
toFmm 



SAIDBIN ALIAL-OAHTHANI 


Tarjemah: 

Taijemah Kantor Dakwah dan 
gen Bagi Pendatang AL-Sul»y 




Dj'wji, ft.mhnjmi ii»n PcayuiJua bayi PriiiUtasf. Alu!» j 
' > BOX1419 RIYAOH11431, K.SA Te|». 14I04IS. F» 74144SS -2)2 

EMAIL: tulayJl^lKiimail com 








Dalam 

ALQURAN & HADITS 

SAID BIN ALI AL-QAHTHANI 


Terjemah: 

Divisi Terjemah Kantor Dakwah dan 
Bimbingan Bagi Pendatang Al-Sulay 





jk > £ Y V 

r 

sr^ lH 

1£ YY 


i ^' .V i ' jUijV' J ^jjbuJl t-iiS-al' 


© 


y\\\ \ fU jI <LuIai^li liliku A_uL< ^ut 

y_*Aj (jj ^Jc- i 

i>» / . <1 mJ1 j v-jL&Ji jLS.31 ( »L-la]' i>* 

_A UTY t Jjjaljjll - , *Aj <jj 

?+* .. • Cr^ Y £ *\ 

<m * _ *\vn - V - V ; ciUjj 
|Aau*ijj^jVI 4iiiL 
jl^LJl .i jIjjV! jAjc^VI- > 
\*\ ^t,ir y 


urv/n^ : ^b/yi ^ j 

^ <U . _<t Y t *\-V_V; JLl j 




Judul Asli: 

Hisnul-Muslim min Azkaril-Kitab zvas- 
Sutinah. 

Penyusun: 

Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qahthani. 

Cetakan ke-29, 

]umadal-Ula, 1424 H. 


Judul Terjemah: 

Kumpulan Doa Dalam Al-Quran dan 
Hadits. 

Penerjemah: 

Divisi Terjemah Kantor Dakwah dan 
Bimbingan bagi Pendatang, Al-Sulay, 
Saudi Arabia. 

Penerbit: 

Kantor Dakwah dan Bimbingan bagi 
Pendatang, Al-Sulay, Saudi Arabia. 

Cetakan Kedua, 

Rabi'ul-Tsani, 1427 H. 



<4> 



PRAKATA PENERBIT 

Segala puji hanya bagi Allah, 
semoga kita selalu mendapatkan 
bimbingan dan hidayah-Nya dalam 
kehidupan ini. Salawat dan salam 
kita sampaikan kepada Nabi 
Muhammad M, beserta keluarga, 
shahabat serta para pengikut 
setianya hingga hari kiamat. 

Berdoa adalah kebutuhan dasar 
seorang muslim dan sekaligus 
menjadi senjatanya. Maka menge¬ 
tahui doa-doa berdasarkan petun¬ 
juk Al-Quran dan Sunnah Rasulul¬ 
lah %, juga menjadi penting 



< 5 > 


adanya, karena doa juga termasuk 
ibadah. 

Buku yang ada di hadapan 
pembaca ini merupakan buku 
yang cukup dikenal di kalangan 
kaum muslimin sehingga di negeri 
asalnya (Saudi Arabia) buku ini 
telah berulang kali naik cetak. Hal 
tersebut karena di dalamnya 
terkandung doa-doa yang lengkap 
serta memiliki landasan rujukan 
yang jelas dari kitab-kitab yang 
mu'tabar (valid). 

Semoga kehadiran buku ini 
dapat membantu kita untuk ber¬ 
doa sesuai tuntunan syariat dan 
terhindar dari praktek bid'ah atau 
bahkan syirik dalam hal berdoa. 


Penerbit 



< 6 > 


PENGANTAR PENYUSUN 

Sesungguhnya, segala puji bagi 
Allah Ta'ala. Kami memuji, mohon 
pertolongan dan ampunan kepada- 
Nya. Kami berlindung kepada Allah 
dari kejahatan dan keburukan per¬ 
buatan kami. Siapa yang diberi 
petunjuk oleh Allah, maka tiada 
orang yang dapat menyesat- 
kannya dan siapa yang disesatkan 
oleh-Nya, maka tidak ada yang 
dapat memberinya hidayah. 

Aku bersaksi bahwa tidak ada 
Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, 
tidak ada sekutu bagi-Nya. Aku 
bersaksi bahwa Muhammad adalah 
hamba dan utusan-Nya. Semoga 
Allah memberi rahmat kepada 
beliau, keluarga dan shabatnya 



<7 > 


serta orang-orang yang mengikuti 
mereka dengan taat haingga hari 
kiamat. Begitu juga semoga salam 
sejahtera yang banyak dilimpah¬ 
kan kepadanya. 

Buku ini adalah ringkasan dari 
buku Adz-Dzikru Waddu'aau wal 
Ilaaju Birruga minal Kitabi Was- 
Sunnati (Zikir dan doa serta terapi 
penyembuhan dengan jampi yang 
bersumber dari Al-Quran dan 
Sunnah). Kami hanya mengutip 
bagian zikirnya, agar mudah 
dibawa ketika bepergian. 

Yang kami kutip hanya kalimat 
zikirnya. Untuk pendataan hadits 
yang konkret, kami menyebutkan 
satu atau dua sumber rujukan dari 
buku aslinya. Barangsiapa yang 
ingin mengetahui sahabat (yang 



< 8 > 


meriwayatkan) atau tambahan 
dalam pendataan, maka hendak¬ 
lah dia membuka kembali buku 
aslinya. 

Kami memohon kepada Allah 
Yang Maha Mulia lagi Maha Agung 
dengan Asmaul Husna dan Sifat¬ 
nya yang tinggi, semoga menjadi¬ 
kan penyusunan buku ini ikhlas 
karena-Nya, bermanfaat untukku 
pada waktu hidup maupun sesu¬ 
dah tiada, bermanfaat bagi orang 
yang membaca atau mence¬ 
taknya, dan orang yang menjadi 
sebab tersebarnya buku ini. 

Aji ^ 4^/ i ^ L. .O L«_~ 4 «vi,-1 

p;-dl (Ji J! 

Said bin Ali bin Wah f A!-Qahthani 



<9> 


KEUTAMAAN BERZIKIR 

Allah Ta'ala berfirman; 




"Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya 
Aku ingat (pula) kepadamu (dengan mem¬ 
berikan rahmat dan pengampunan). Dan 
bersyukurlah kepada-Ku, serta jangan ingkar 
(pada nikmat-Ku)." (QS Al-Baqarah: 152) 

i \jg \f) M i ij#T i; > 


"Hai orang-orang yang beriman berzikirlah 
yang banyak kepada Allah (dengan menyebut 
nama-Nya)." (QS. Al-Ahzaab: 42) 


djjl _LPl 


oJlj I jddS M\ 


U_]i-P 





< 10 > 


"Laki-laki dan perempuan yang banyak 
menyebut (nama) Allah, maka Allah 
menyediakan untuk mereka pengampunan dan 
pahala yang agung" (QS. Al-Ahzaab: 35) 

" *' - ' . - t ' 'Z. V . 'i «'«r i-! -* 

- i - £ li j Jiitj ^ 


iS? 0^ V5 JU=>Sffj 


4 


"Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu 
dengan merendahkan diri dan rasa takut (pada 
siksaan-Nya), tidak mengeraskan suara, di pagi 
dan sore hari. Dan janganlah kamu termasuk 
orang orang yang lalai." (QS. Al-A'raf: 205) 

Rasulullah M bersabda: 


cP 4jj iS^^J “*-dJ ^ 

S'a- "✓ H s “ 

« C~w<»j! J 



<11 > 


"Perumpamaan orang yang menyebut (nama) 
Tuhannya dengan orang yang tidak menyebut 
(nama)-Nya, laksana orang hidup dengan orang 
mati" 1 


jJ*u VI » 

Cr? ^ jrhJ 1 j J ‘ 

' * s o i o 0 ■* " OS * s ** S i, ' 

1^5-L 01 13 5 —( 3 UI 

S' 

« JIaJ <1)1 : Oli . Jb 1 I^Jli 



Ju£- 


lilT; 


j' j 


o > < 


"Maukah kamu, aku tunjukkan perbuatanmu 
yang terbaik, paling suci disisi Rajamu (Allah), 
dan paling mengangkat derajatmu; lebih baik 
bagimu dan infaq emas atau perak, dan lebih 
baik bagimu dari bertemu musuhmu, lantas 


1 • Bukhari, Fathu/ Baari, 11/208. Muslim meriwayatkan 
dengan lafaz sebagai berikut: "Perumpamaan rumah 
yang digunakan untuk zikir kepada Allah dengan 
rumah yang tidak digunakannya, laksana orang hidup 
dengan yang mati" 1/539. 



< 12 > 


kamu memenggal lehernya atau mereka 
memenggal lehermu?" Para shahabat yang hadir 
berkata: "Mau ivahai Rasulullah!" Beliau 
bersabda: "Zikir kepada Allah yang Maha 
Tinggi." ' 

Allah berfirman (Hadits Qudsi): 


£ ^ S 3 Ijl Ulj £ ^ UI » 

ojj J. ^ J, J.& o'f 

db ‘ fM-V jh J? 63 e^° lJ 

, ' < ' ", , , / ; , ■ „ „ 

Z y Z y o y y , o S oZ ~y o t y ✓ v> *y 

<Ji v 'J& db ^.y 3 U*" t y.y 3 

} y' i i-ay* y o' >oZ 'y* y 

<Col ^AJl o)_5 Vz-'C Ci\ \s*\ jb 

« SJj y» 


"Afal tergantung persangkaan hamba-Ku 
kepada-Ku. Aku bersamanya (memberi rahmat 
dan membelanya) bila dia menyebut nama-Ku. 


. Shahih Tirmizi, 3/139 dan Shahih Ibnu Majah, 2/316. 



< 13 > 


Bila dia menyebut nama-Ku dalam dirinya, aku 
menyebutnya pada diri-Ku. Bila dia menyebut 
nama-Ku dalam perkumpulan orang banyak 
Aku menyebutnya dalam perkumpulan yang 
lebih dari mereka. Bila dia mendekat kepadaku 
sejengkal (dengan melakukan amal shaleh atau 
berkata baik), maka Aku mendekat kepadanya 
sehasta. Bila dia mendekat kepada-Ku sehasta, 
maka aku mendekat kepadanya sedepa. Bila dia 
datang kepada-Ku dengan berjalan (biasa), maka 
Aku mendatanginya dengan berjalan cepat." 1 

Dari Abdullah bin Busr 4&: 
Sesungguhnya ada seseorang orang yang 
berkata: "Ya Rasulullah! Sesungguhnya syariat 
Islam telah banyak aku terima, oleh karena itu, 
beri tahulah aku sesuatu buat pegangan". 
Beliau M bersabda: 

0 * 0 S s 

« Lkj V » 


. Bukhari, 8/171, Muslim, 4/2061. 



< 14 > 


"Hendaknya lidahmu selalu basah dengan 
berzikir kepada Allah" ' 


t&S. ii ili ’ja Yj ^ » 

t_9 j>- dJJ ijjSI V i LgJliol j-iou 

•* ,« / / '*.«•' ^ ^ ’* *»f a /'j'' 

« f >j <-v) 


"Barang siapa yang membaca satu huruf dari 
Al-Quran, akan mendapatkan satu kebaikan. 
Sedangkan satu kebaikan akan dilipatkan 
sepuluh semisalnya. Aku tidak berkata: Alif 
Laaam Miitit, satu huruf. Akan tetapi alif satu 
huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf " 1 2 

Dari Uqbah bin Amir 4» berkata: 
"Rasulullah Sg keluar, sedang kami di 
serambi mesjid (Madinah). Lalu beliau 
bersabda: "Siapakah diantara kamu yang 
senang berangkat pagi setiap hari ke Buthan 
atau Al-Aqiq, lalu kembali dengan membawa 


1 . Shahih Tirmizi, 3/139, Shahih Ibnu Majah 2/317, 

2 . Tirmizi, 5/458, Shahih Tirmizi, 3/9 



< 15 > 


dua onta yang besar punuknya tanpa 
mengerjakan dosa dan memutus silaturrahim?" 
Kami (yang hadir) berkata: "Yaa kami senang 
ya Rasulullah!" Lalu beliau H§ bersabda: 

"Seseorang diantara kamu berangkat pagi ke 
mesjid, lalu mengajar atau membaca dua ayat 
Al-Quran, hal itu lebih baik baginya daripada 
dua onta. Dan (bila mengajar atau membaca) 
tiga (ayat) akan lebih baik daripada memperoleh 
tiga (onta). Dan (bila membaca atau mengajar) 
empat ayat akan lebih baik baginya danpada 
memperoleh empat (onta) dan dari seluruh 
bilangan onta" 1 


Rasulullah SU bersabda: 

o"y 0 * ' ' , ■* y * 0 ' 

^ IJjuLo JL*_9 Yjja » 

^ ^oj L 0Jj <1)1 

v' s s * 

« ojj <1)1 4-lle- oJlfT <1)1 


1 . Muslim, 1/553 



< 16 > 


",Siapa yang duduk di suatu tempat, lalu tidak 
berzikir kepada Allah di dalamnya, maka dia 
akan mendapat sesuatu yang tidak disenangi 
dari Allah. Barangsiapa yang berbaring di suatu 
tempat, lalau tidak berzikir kepada Allah maka 
akan mendapat sesuatu yang tidak disenangi 
dari Allah."' 

Beliau %, juga bersabda: 

"Apabila suatu kaum duduk di majelis, lantas 
tidak berzikir kepada Allah dan tidak membaca 
sholawat kepada Nabi-Nya, niscaya mendapat 
sesuatu yang tidak disenangi dari Allah. Apabila 
Allah berkehendak, maka Dia akan menyiksa 
mereka; dan apabila tidak, Dia akan meng¬ 
ampuni dosa mereka" 1 2 


1 . Abu Daud 4/264, Shahih al-Jami', 5/342 

2 . Shahih Tirmizi, 3/140 



<17 > 


4)1 bjj£ X V y ir? ^ » 

jlSj jl^>- yy (y I y^ Vj <-j 



"Setiap kaum yang berdiri dari suatu majelis, 
yang mereka tidak berzikir kepada Allah di 
dalamnya, maka mereka laksana berdiri dan 
bangkai keledai dan mereka akan menyesal (di 
hari kiamat)." 1 


1 . Abu Daud, 4/264 Ahmad 2/389, lihat Shahih at-Jami', 
S/176. 



<18 > 


1 

ZIKIR BANGUN DARI TIDUR 


Gj- % u£4 ^jtfi Jj -I 

yji%\ 4) u?Gi 

"Segala puji bagi Allah yang membangunkan 
kami setelah ditidurkan-Nya dan kepada-Nya 
kami dibangkitkan" 1 


'Sjj —Sf olG-j «oii *vjl 4J1 ^ _2 

jr Jp i!} diuii a' t a' 

<11 <011 c^J<A3 


. Bukhari, Fathul Bari, 11/113, Muslim 4/2083 



< 19 > 


vi %\ Vj 

1>J *Jk ]| 4b *it oy Vj 

✓ * X / X X 


"Tiada Tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, 
tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan 
pujian. Dia-lah Yang Maha Kuasa atas segala 
sesuatu. Maha suci Allah segala puji bagi Allah, 
tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, 
tiada daya dan kekuatan kecuali dengan 
pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha 
Agung. Yaa Tuhanku ampunilah aku." 1 

^3 _p c$jji _kJl -3 


1 . "Siapa yang membacanya akan diampuni, jika dia 
berdoa akan dikabulkan, dan jika dia bangun utk 
berwudu lalu shalat, maka shalatnya diterima 
Bukhari, Fathul Bari, 3/39. Shahih Ibnu Majah, 2/335. 



< 20 > 


0 

"Segala puji bagi Allah yang memberikan 
kesehatan kepadaku, mengembalikan roh dan 
merestuiku untuk berzikir kepada-Nya," 1 


® y^Vf j/Sf j$Tj JJt UuLi-lj 


j«yj.j~- <^3 t^3 ^4? ojj>At <y-$ 
^ ^J o^J^'3 j 


j UJi OlwLP IjJLS *^21j IwLlA 

2=s 

^ J ^ 9 ^, t,-'-' -, .* s s ■$ -,,- 

L*j jAljy>-\ JJii jlLl! ^J-?>“wL3 <L\l>\ i x/j ffjuji 


. Tirmizi 5/473, Shahih Tirmizi, 3/144. 



Loli-« GjJ ll jj (jjj) jU^ajl ^ ^ »l > )oll 

Lijj LG li3 jr^-il* O 1 c£^Gj 

^a lii^jj llsl£^ww Up jfl.^-=>j IIj^o (iJ ^i_pli 

kiiilj Jp gJ jpj G- foi*3 Gjj $jjj) jiijjSn 

’j ' s C A * ^ 

0) ^ULll cJiJl^- Sf G-ijJ 4^ii_flJi 

£/=' 'J o} p-£j Cj^iZAi 
^.jjti j* Ip I _)l /'i ^ ( // ? 



< 22 > 


^ ® ,4ji j ij>r oiii 

\y& o*,il ^ ^hh- 

^ c*> w j 4 

j Ijj j*P*“ I JL^p Uj 4JD I Jj,_P *^|Jj 

3jj| L.j 4A)l^ jSJ < y A^=S\ Jil ^ ojj 

^ (*t^! Uj-^ t°3 ^yi 

^~J^y>-\ —fJulJjl *^LJ-5 L^_> 4iil 

L^jUj l^Llo-cJl -OJI ^ • j j JL-gV) 

• ^ ^ i ^ _, • j 9^i 


_, ■* J i" s’? >'$'* 

[ jl^p J( aj^-] Irg^) ^ ■ j ly^nLaj ^SvIaJ 4jj| 

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit 
dan bumi, dan silih bergantinya malam dan 



<23> 


siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang 
berakal. 

(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah 
sambil berdiri atau duduk atau keadaan 
berbaring dan mereka memikirkan tentang 
penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): 
"Yaa Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan 
ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka 
peliharalah kami dari siksa neraka. 

Yaa Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa 
yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka 
sungguh telah Engkau hinakan dia dan tidak 
ada bagi orang-orang yang zalim seorang 
penolong pun. 

Yaa Tuhan kami, sesungguhnya kami 
mendengar seman yang menyeru kepada iman, 
(yaitu): "Berimanlah kamu kepada Tuhan-mu," 
maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, 
ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah 
kesalahan-kesalahan kami, dan umfatkanlah kami 
beserta orang-orang yang berbakti. 

Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah 
Engkau janjikan kepada kami dengan peran¬ 
taraan rasul-rasul Engkau. Dan janganlah 



< 24 > 


Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesung¬ 
guhnya Engkau tidak menyalahi janji. 

Maka Tuhan mereka memperkenankan 
permohonannya (dengan berfirman): "Sesung¬ 
guhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang 
yang beramal diantara kamu, baik laki-laki atau 
perempuan, (karena) sebagian kamu adalah 
turunan dari sebagian yang lain. 

Maka orang-orang yang berhijrah, yang 
diusir dari kampung halamannya, yang disakiti 
pada jalan-Ku, yang berperang dan yang 
dibunuh, pastilah akan Aku hapuskan kesa¬ 
lahan-kesalahan mereka dan pastilah aku 
masukkan mereka ke dalam syurga yang 
mengalir sungai-sungai di bawahnya. 

Sebagai pahala disisi Allah. Dan Allah pada 
sisi-Nya pahala yang baik. Janganlah sekali-kali 
kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang 
kafir bergerak di dalam negeri. 

Itu hanyalah kesenangan sementara, 
kemudian tempat tinggal mereka adalah ja- 
hannam, dan jahannam itu adalah tempat 
tinggal yang sebumk-buruknya. 



< 25 > 


Akan tetapi orang-orang yang bertakwa 
kepada Tuhannya, bagi mereka surga yang 
mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang 
mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal 
(anugerah) dari sisi Allah dan apa yang disisi 
Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang 
berbakti. 

Dan sesungguhnya diantara ahli kitab ada 
orang yang beriman kepada Allah dan kepada 
apa yang diturunkan kepada kamu dan yang 
diturunkan kepada mereka sedang mereka 
berendah hati kepada Allah dan mereka tidak 
menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang 
sedikit. 

Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan¬ 
nya. Sesungguhnya Allah amat cepat 
perhitungan-Nya. Hai orang-orang yang 
beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah 
kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga 
(diperbatasan negrimu) dan bertakwalah kepada 
Allah supaya kamu beruntung." 1 


Ayat dari surat Ali Imran: 190-200, Bukhari, Fathu/ Bari 
8/237, Muslim, 1/530. 



< 26 > 


2 

DOA KETIKA 
MENGENAKAN PAKAIAN 

t^JJl <UJ wi^sJl —5 

yj i' S & 

i' ♦ O i' 0 * 0 0 " y " ' y 0 t 

^ JS* J* Mjjj (V/ 5 ') 

. Vj 

* 

"Segala puji bagi Allah yang memberi pakaian 
ini kepadaku dan rizki dan-Nya tanpa daya dari 
kekuatan dariku." 1 

3 

DOA KETIKA MENGENAKAN 
PAKAIAN BARU 

1 . Ashabussunan kecuali Nasa'i, Irwa'ul-Ghalil, 7/47 



< 27 > 


Cjf iil j#Jl -6 

i4j U Jjf -j 0dillltf 

-" / /✓ / 

* f - * ■> o z, ;. jf, 

,<U UdjJi jz» dzb ijPl j 


"Ya Allah, Engkaulah yang memberi pakaian ini 
kepadaku. Aku mohon kepada-Mu untuk mem¬ 
peroleh kebaikannya dan kebaikan yang ada 
padanya. Aku berlindung kepada-Mu dari keja¬ 
hatannya dan kejahatan yang ada padanya. "* 


4 

DOA KEPADA ORANG YANG 
MEMAKAI PAKAIAN BARU 


ut&ijj ^°J —7 


. Abu Daud, Tirmizi dan Al-Baghawi, Mukhtashar Syama'if 
At-Tirmizi, oleh Al-Albani, hal. 47. 



< 28 > 


"Kenakanlah sampai lusuh, semoga Allah ta'ala 
memberikan gantinya kepadamu." 1 

3- * o * o o ° 


" Berpakaianlah yang baru, hiduplah dengan 
terpuji dan matilah dalam keadaan syahid." 2 


5 

DOA KETIKA MELEPAS 
PAKAIAN 


^ —9 

"Dengan nama Allah (aku meletakkan baju)." 3 


1 . Abu Daud 4/41, Shahih Abu Daud, 2/760 

2 . Ibnu Majah, 2/1178, Ai-Baghawi, 12/41, Shahih Ibnu 
Majah, 2/275. 

3 . Tirmizi, 2/505, Irwa'ul Ghalil no. 49, Shahih Jami' 
3/203) 



< 29 > 


6 

DOA MASUK WC 


✓ » • 0 A f & * i 11 i' , 0 m 

wLb ijPl J\ (411 |*^h) -10 

s s *• s 

"Dengan nama Allah. Yaa Allah, sesungguhnya 
aku berlindung kepada-Mu dan godaan setan 
laki-laki dan perempuan." 1 

7 

DOA KELUAR DARI WC 

. dJJ\j - -11 

"Aku minta ampun kepada-Mu" 2 


\ Bukhari, 1/45, Muslim 1/283, tambahan basmalah 
dipermulaan berasal dari riwayat Sa'id bin Manshur, 
Fathul Bari, 1/244. 

2 . Ashabussunan kecuali Nasa'i, Takhrij Zaadul Ma'aad, 
2/387. 



< 30 > 


8 

ZIKIR SEBELUM WUDU 

- («lu -12 

"Dengan nama Allah (aku berwudu)." 1 

9 

ZIKIR SETELAH WUDU 


-j 4)ii V ol -13 

* f Os . S <M s > . f ^ ^ O ^ • / |0 /, 1 

Ol j c4J OJj^ 

i /■ z' 

. 4J 


"A/cu bersaksi, tiada tuhan kecuali Allah yang 
Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Aku 


• Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad, Irwa'ul Ghalil, 1/122 



< 31 > 


bersaksi, bahwa Muhammad adalah hamba dan 
utusan-Nya." 1 


iy r^ 1 -14 

oo-4^' > 

"Ya AUa/i jadikanlah aku termasuk orang-orang 
yang bertaubat dan (yang senang) bersuci." 2 


J^ISi -15 

ccJi V bf 


-* o x , O ^0 f 

vyj 4 



"Maha Suci Engkau ya Allah, aku memuji-Mu. 
Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Engkau, 
aku minta ampun dan bertobat kepada-Mu." 1 


. Muslim, 1/209. 

Tirmizi, 1/78, Shahih Tirmizi, 1/18 



< 32 > 


10 

ZIKIR SAAT KELUAR RUMAH 


Sfj Js- cjty iii pLj -16 

. <U!b V] <5 j3 j J 

"Dengan nama Allah (aku keluar). Aku 
bertawakkal kepada-Nya, tiada daya dan upaya 
kecuali kepada Allah." 2 


Jft £>( £1* J^AJl -17 

y juif y c jy y jy y t j>f y 

j«w y y ^ 


1 . Nasa'I, Amalufyaumi wallailati, hal. 173, Irwa'ul Ghalil 
1/135 dan 2/94. 

2 . Abu Daud 4/325, Tirmizi, 5/490, Shahih Tirmizi, 3/15 



< 33 > 


"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 
kepada-Mu, jangan sampai aku sesat atau 
disesatkan (setan atau orang yang berwatak 
setan), berbuat kesalahan atau disalahi, 
menganiaya atau dianiaya (orang) dan bodoh 
atau dibodohi." 1 


11 

ZIKIR SAAT MASUK RUMAH 


(*-**^J <6)! —18 

'' 's' S \ s 

.dsy >3 


"Dengan nama Allah kami masuk (ke rumah), 
dengan nama Allah, kami keluar (darinya) dan 
kepada Tuhan kami, kami bertawakkal." 2 


Shahih Tirmizi, 3/152, Shahih Ibnu Majah, 2/336, 

2 . Abu Daud, 4/325, isnadnya di-hasan-kan oleh Ibn Baaz 
dalam TuhfatuI Akhyar hal. 28. Dalam kitab shahih 
disebutkan: "Jika seseorang masuk rumahnya seraya 
menyebut nama Allah saat masuk dan saat makan, 



< 34 > 


12 

DOA PERGI KE MASJID 


J) ‘bi* ^ ^ ~ 19 

^3 *oy ig** *ss 

0 ^ O^o ^ O f * s 

‘^y ‘by 

S* & 

O s S I 0 f 0^0 0 ^ 

Cr* J ‘bj* i^± Cr* J ‘bj 1 

[yj cby [>•) tf>y 

‘by ^ j*^b ‘by 
‘bV ^ (*^j ‘by J (*^'j 


maka syaitan berkata: 'tidak ada tempat menginap 
untuk kalian dan makan malam," Muslim, no. 2018 



< 35 > 


cJjy cJjy ^ 

4 'jV ^ J^-'j Jjy ^la*' 

4'j c 'jV ^ c^j ^ y/f^ J 1 ) 

. o> * a 

£&J|*. I°/ /, / • / .0^0 o z', 

(*4«') Ojy <Jj^>. i/j <-'JJJ <£j*^> 

z' ^ z' 

& ^ # o 

• , 9 // ©•« ♦ . 0 / t i'' 0 ! 

y/ 'ji»J ••«/y ‘jj* <J J"r’ 

z' z' z' ^ 

4 'jV i/^jj 4 'jV <^jj) 

> 'j>' ^ ’^J) OjV /^33 

•oV 


"Ya A//a/i jadikanlah cahaya dalam hatiku, 
cahaya dalam lisanku, cahaya dalam pendenga¬ 
ranku, cahaya dalam pandanganku, cahaya di 
atasku, cahaya di bawahku, cahaya di sisi 



< 36 > 


kananku, cahaya di sisi kiriku, cahaya di 
depanku, cahaya di belakangku, cahaya dalam 
jiwaku, besarkanlah bagiku cahaya, berikanlah 
aku cahaya, jadikanlah aku bercahaya, Yda Allah 
berikanlah aku cahaya, dalam uratku cahaya, 
dalam dagingku cahaya, dalam darahku cahaya, 
dalam rambutku cahaya, dalam kulitku cahaya. 
Ya Allah jadikanlah cahaya dalam kuburanku, 
cahaya dalam tulang-tulang-ku""tambahkan¬ 
lah bagiku cahaya,. Berikanlah aku cahaya di 
atas cahaya." 1 


13 

DOA MASUK MASJID 

a , .^ -20 

oUa_lIiJi ^ ^jJLh <uUaJL*i j p\ 


\ Tirmizi, no. 3149, 5/483, Bukhari, Al-Adabul-Mufrod, 
no. 695, Shahih Al-Adabul-Mufrod, no. 536, Fathul 
Bari, 11/118. 



< 37 > 


(5^Gii3 &\ ^o 

J £s 3I j^Ll (4)1 Jjl»3 cs^ 


"Afcu berlindung kepada Allah Yang Maha 
Agung, pada wajah-Nya Yang Mulia dan 
kekuasaan-Nya Yang Kadim (tidak ada 
permualaan-Nya) dari syetan yang terkutuk. 
Dengan nama Allah serta sholawat dan salam 
terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah 
bukalah pintu-pintu rahmat-Mu untukku." 1 


14 

DOA KELUAR DARI MASJID 
J* o">Ca3lj 4)1 -21 


. Muslim, 1/494, Abu Daud, Shahihul-Jami', no. 4591, 
Ibnu Sinny, no. 88. 



< 38 > 


> iiiU-f J\ M j;^3 

oiklsi ^ cdjuc^i 



"Dengan nama Allah, semoga sholawat dan 
salam terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya 
Allah, sesungguhnya aku minta kepada-Mu 
dengan keutamaan-Mu. Ya Allah, peliharalah 
aku dari godaan setan yang terkutuk 1 


15 

ZIKIR SAAT MENDENGAR 
AZAN 

22- "Seseorang yang mendengar- 


. Lihat takhrij no. 20. Tambahan "Ya Allah peliharalah 
aku dari godaan setan yang terkutuk" dari Ibnu Majah, 
Shahih Ibnu Majah , 1/129. 



< 39 > 


kan azan, hendaklah membaca 
sebagaimana bacaan mu'azin, 
kecuali dalam kalimat: "Hayya 
'Alashshalah dan Hayya 'Alal 
Falaah maka ketika itu dia 
mengucapkan: 

1 ,<OlU *^i Jj>- 

23- Ketika mu'azin membaca 
syahadat, hendaklah membaca: 


y Al y aJj Si y dj 

^ ^ Jjj ^ ^ 

y * o y s s y y s y y t s t o s 

c<U Jlj 4J ou 


. Bukhari, 1/152 dan Muslim, 1/288 



< 40 > 


. » O z* & s' f * . v»s <M . * 0 , y 

C 2 J cyj dUu j 

S' ' ' / 

,L> ^Sc^/Lj 

"Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah 
Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan 
sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan 
utusan-Nya. Aku rela Allah sebagai Tuhan, 
Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai 
agama (yang benar)." 1 

24-25 Bersholawat kepada Nabi 
setelah selesai menjawab azan, 2 
lalu membaca doa berikut: 


o^Coilj ttflsJl «O* Vj 

.z' /” / y 

z' z' z'O z' / ^ & J l c / ® 


1 . Muslim, 1/290, Ibnu Khuzaimah, 1/220. 

2 . Muslim, 1/288. 



<41 > 


} sO y s •#. . 0 J 0 s t I ' 0.' 

itiJS-j (JJu\ U y&u» laULa 

. (AUuJl Liiki S? dlfy 


"Va AZ/a/i Tuhan pemilik panggilan yang 
sempurna ini (azan) dan shalat (wajib) yang 
didirikan. Berilah washilah (derajat di syurga 
yang tidak akan diberikan selain kepada Nabi) 
dan keutamaan kepada Muhammad. Dan 
bangkitkan beliau hingga bisa menempati 
maqam terpuji yang telah Engkau janjikan. 
(Sesungguhnya Engkau tidak ingkar janji)." 1 


16 

DOA ISTIFTAH 

(Setelah Takbiratul Ihram) 

j—«O j^lll -27 


. Bukhari, 1/152, kalimat di antara dua kurung riwayat 
Baihagi, 1/410, Tuhfatul Akhyar, hal. 38. 



< 42 > 


iuti ojlpU US' 
^ US' <.i£\j\L*- j* j^JUl 

I^JJi 'j* Ija^S^ 
s-UJij ^iiJU cc^Ulia^- 

•^J 

''Ya Allah, jauhkan antara aku dengan dosa- 
dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara 
timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari 
dosa-dosaku sebagaimana baju putih dibersihkan 
dari kotoran. Ya Allah cucilah aku dari dosa- 
dosaku dengan salju, air dan es ." 1 


. Bukhari, 1/181 dan Muslim, 1/419 



< 43 > 


J#}» -28 

dil Slj ^J\*3j cdlwl lijlJj 

"Maha suci Engkau dari (segala kekurangan), 
Ya Allah, aku memuji-Mu, nama-Mu Maha 
Suci. Bagian-Mu Maha Tinggi. Tiada Tuhan 
selain Engkau." 1 

J-k 3 <4^ If&'l ~29 

j* ui u j ulo- 

c^wLfj tjVw? oj cjir’^OuJi 



V Ashabussunan, Shahih Tirmizi, 1/77, Shahih Ibnu Majah 
1/135. 



< 44 > 


Uj AiJ ^J'UJij 

✓ ^ z' ~ y 

ijA \jij O j»\ dJJJ jj Si dJGS? 

X y y y y 

.jUAUJl 

,cJ( vi aji v luuii cjf 14L1 

yy y ’ 

0 ✓ y y 

«j' -* 0 1 », ''.t-* 8^ . yf"y 'f y y O f 

^«vjSj C-waJj? (^«LP ulj C*»t 

/ » ^ y . 0 

o/. » o . . .• 0 • % . y yO y 

^.y* J ur^ CJy *lj 

■'" yy yy 

.cJl Lj yjUl yiju *j AjI 


N ^oaIj 

^ L>>f, t cJf V! 

ccJt ‘^ 4 ^ 



< 45 > 





ai uf cddi oJ !d> 

2iyiaijl tC«llUUj cJTjUj 



"AJcu menghadap kepada Tuhan pencipta langit 
dan bumi, dengan memegang agama yang lurus 
dan aku tidak tergolong orang-orang yang 
musyrik. Sesungguhnya shalal, ibadah, hidupku 
serta matiku adalah untuk Allah, Tuhan seluruh 
alam, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan karena itu 
aku diperintah dan aku termasuk orang-orang 
muslim. 

Ya Allah, Engkau adalah Raja, tiada Tuhan 
kecuali Engkau, Engkau Tuhanku dan aku 
adalah hamba-Mu. Aku menganiaya diriku, aku 
mengakui dosaku (yang telah kulakukan). Oleh 
karena itu, ampunilah seluruh dosaku, sesung¬ 
guhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa, 



< 46 > 


kecuali Engkau. Tunjukkan aku pada akhlak 
yang terbaik, tidak ada yang menunjukkan ke¬ 
padanya kecuali Engkau. Aku penuhi panggilan- 
Mu dengan kegembiraan, seluruh kebaikan di 
kedua Tangan-Mu, kejelekan tidak akan ada 
pada-Mu. Aku hidup dengan pertolongan dan 
rahmat-Mu dan kepada-Mu (aku kembali). 
Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi. Aku 
minta ampun dan bertobat kepada-Mu." 1 


cjjl> VJ #l -30 

S' ^ s s 

.«S' 

J&J cJf j^lP 

. O j aI iyo IjAS* 


. Muslim, 1/534 



< 47 > 


■f 1 Ij (iJljib 4-3 UJ 

/ x /- ✓ ✓ ^ ^ 

p j £ ~* ^\'j~P ^Jl S-&J °Ja c fX$3 


"Ya Allah, Tuhan Jibra'il, Mikail, dan Israfil. 
Wahai Pencipta langit dan Bumi. Wahai Tuhan 
yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. 
Engkau yang menetapkan hukum (untuk 
memutuskan) apa yang mereka (orang kristen 
dan Yahudi) pertentangkan. Tunjukkanlah aku 
pada kebenaran apa yang dipertentangkan 
dengan seizin-Mu. Sesungguhnya Engkau 
menunjukkan pada jalan yang lurus bagi orang- 
orang yang Engkau kehendaki." 1 


j jjz Jjisr ^srf &\ -3i 

JS / iP 0 ^ Z' J 0 c ^ 

4jj ,\^s &\ 


\ Muslim, 1/534 



< 48 > 


i>sr Ji luio -Jj 

i (x 3 ) 4^0 iiji 

O °^0 " 0{ J > 

14-i£jj C't—Aij ^a f^a dllb 

Q s s 

. 0 

"Allah Maha Besar, Segala puji bagi Allah 
dengan pujian yang banyak, Segala puji bagi 
Allah dengan pujian yang banyak, (diucapkan 
tiga kali). Aku berlindung kepada Allah dari 
tiupan, bisikan, dan godaan setan." 1 

j°j-J ci j _uii ai -32 


* , z' O* S 



Abu Daud 1/203, Ibnu Majah 1/265, Ahmad 4/85, 
Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar ra seperti itu dan 
di dalamnya terdapat kisah, 1/420. 



< 49 > 


‘Crf? J' 4 J 

JI_s cJ? j^eJi 

i / o s . 

S> s s t o s •. s i t s >m o» a s s 

eJj C-jI vL^?xjt dJuj) (j-°J 

^J) jij Ol^lJl 

Ol^Llt diii dii 
dJUU cJ» oUii diJj) (j& °^j 
Ciiij) ( t /’jV'j 

dl% c^Ji 3 opjj c^Ji cjf) 
tjj?- <.(j?sJ' iijlaJj 

1» & S A S $ s , O £ &* S iS S ^ l^t l' 

XoS*J>J O j?~'j (■ Jp- 



< 50 > 


CiiJ ^JUl) &£J\j 
dlliij tcJiT jJj'j icJ£"y dllipj 

o' o 

dJJlj dLj tCJo' 

ccJ»ji u, j cc^ri^ 

(C-iipf Uj U j (OU j 

aJ| Oj'j cj»AiL«Jl cJt) 

(Cjf X AJI V ^'» cjf) (CJ( X 


"Ya Allah ! Bagimu segala puji, Engkau cahaya 
langit dan bumi serta isinya. Bagimu segala 
puji, Engkau yang mengurusi langit dan bumi 
serta isinya. Bagimu segala puji, Engkau Tuhan 
yang menguasai langit dan bumi serta isinya. 
Bagimu segala puji dan bagi~Mu kerajaan langit 



< 51 > 


dan bumi serta isinya. Bagimu segala puji, 
Engkau benar, janji-Mu benar, Firman-Mu 
benar, surga adalah benar, neraka adalah benar, 
para nabi adalah benar, Muhammad adalah 
benar, kejadian hari kiamat adalah benar, Ya 
Allah, pada-Mu aku menyerah, kepada-Mu aku 
bertawakkal, keada-Mu aku beriman, kepada-Mu 
aku bertobat, dengan pertolongan-Mu aku 
berdebat (kepada orang-orang kafir), kepada-Mu 
(dan dengan ajaran-Mu) aku menjatuhkan 
hukum. Maka ampunilah dosaku yang telah 
lewat dan yang akan datang. Engkaulah yang 
terdahulu dan yang terakhir, tiada Tuhan (yang 
disembah) kecuali Engkau, Engkau adalah 
Tuhan-ku, tiada Tuhan kecuali Engkau." 1 

17 

DOA RUKU' 


. (x3) [J.j -33 


. Bukhari, Fathul Bari, 3/3, 11/116, Muslim, 1/532 



< 52 > 


"Maha Suci Rabb-ku Yang Maha Agung." 
Dibaca 3 kali. 1 


AJl-Huj l4j &\ -34 

•J'A' 


"Maha suci Engkau wahai Tuhan kami\ segala 
puji bagimu, Ya Allah Ampunilah dosaku ." 2 


. & ' * o $ * + o £* 

' Vj “35 

•p^'j 

"Engkau Tuhan Yang Maha Suci (dari segala 
kekurangan). Tuhan Malaikat dan Jibril." 3 


4_&SU 


1 . Ahlussunan dan Ahmad, Shahih Tirmizi 1/83 

2 . Bukhari, 1/gg, Muslim 1/350 

3 . Muslim, 1/353, Abu Daud, 1/230. 



< 53 > 


SiT 'dhj ittfj ili -36 

di-J ^ C^JL-f dUj 

i^— 

X CB ✓ ^ 

.^aji 4 j JiL-l Uj 


"Ya Aliah untuk-Mu aku ruku', kepada-Mu aku 
beriman, kepada-Mu aku menyerah. Pende¬ 
ngaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, 
sarafku dan apa yang berdiri di atas dua tapak 
kakiku, telah tunduk dengan khusyu' kepada- 
Mu." ' 


CJjj [si Ob>v-*> ~37 

✓ / 

. A.{Jax\\j t s.ljtOjSlLoJlj 


. Muslim 1/534, Ashhabussunan kecuali Ibnu Majah. 



< 54 > 


"Aku memahasucikan Tuhan Yang Maha 
Perkasa, mempunyai kerajaan, kebesaran dan 
keagungan." 1 


18 

DOA BANGUN DARI RUKU' 


. 0—38 

* ' V' 

"Semoga Allah mendengar pujian orang yang 
memuji-Nya ." 1 


I j-lg c^ukll ClU} llj -39 
,<US tS^jCa ui> 


"Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala puji, aku 
memuji-Mu dengan pujian yang banyak, yang 
baik dan penuh berkah." 3 


\ Abu Daud 1/230, Nasa'i dan Ahmad, sanadnya Hasan. 

2 . Bukhari, Fathul Bari, 2/282 

3 . Bukhari, Fathul Bari, 2/284 



< 55 > 


0 ^°^ ✓ & ' 0 

s-J- 4 } f-J- 4 -40 

O y O 

* 9 s O /, O / , ./ j / ,/ 4 /O/ 

.J*) f.^ JA Ci* U f-JAJ 

J« ^ ' '' 

Jlil U JjjM tJb*^J(j s-lIiJl Jjb! 

1—£j 1—* Si • •’*■*£' ^ 

S?j (C—*i» UJ ^j cCjaP' 

.-l?dl di-U >A^Jl £uLj 


"(A/cw memujimu) dengan pujian yang 
memenuhi langit, bumi dan apa yang ada di 
dalamnya serta apa yang Engkau kehendaki 
setelah itu. Wahai Tuhan yang layak dipuji dan 
diagungkan. Apa yang berhak dikatakan oleh 
seorang hamba dan kami seluruhnya adalah 
hamba-Mu: "Ya Allah, tidak ada yang mencegah 
apa yang Engkau beri dan tidak ada yang 
memberi apa yang Engkau cegah. Orang yang 



< 56 > 


]punya nasib baik tidak berguna (untuk 
mengandalkan nasibnya untuk memperoleh 
sesuatu) dari-Mu." 1 


19 

ZIKIR KETIKA SUJUD 

( x3) J&i\-41 

"Maha Suci Tuhanku, Yang Maha Tinggi (dan 
segala kekurangan dan yang tidak layak)." 

Dibaca 3x 2 

^JUl -42 

■ 

"Maha Suci Engkau Ya Allah, Tuhan kami, aku 
memuji-Mu, Ya Allah ampunilah dosaku." 3 


Muslim 1/346 

2 . Ahlussunan dan Ahmad, Shahih Tirmizi, 1/83. 

3 . Bukhari dan Muslim, lihat takhrijnya no. 34. 



< 57 > 





"Engkau Tuhan Yang Maha Suci, Tuhan para 
malaikat dan Jibril." 1 


eloT db} ai -44 

dib ^3 ok- cokil.5 dJJj 

} y y yy ) y Q y / > y & y y f i y' 

(.0 j~OJJ Aju^o tOjj-Pj 4AW>- 

'-"k! -^1 il UjUj 


"Ya Allah kepada-Mu aku bersujud, kepada-Mu 
aku beriman, kepada-Mu aku menyerah. Aku 
bersujud kepada Tuhan Yang Menciptakan (ku), 
menggambar (tubuhku), memecah (memberikan) 


. Muslim, 1/533. 



< 58 > 


pendengaran dan penglihatan. Maha Suci Allah. 
Dia-lah Tuhan Pencipta yang terbaik." 1 

Ojj —45 

. j f.\Sj*£S\j 

"Maha Suci Tuhan Yang Berkuasa, mempunyai 
kerajaan, kebesaran dan keagungan." 2 


4—b cL_ir -46 

z' / /** / 

. 0dy-Tj dijlj 


"Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosaku yang 
kecil dan besar, yang telah lewat dan yang akan 
datang, yang kulakukan dengan terang- 
terangan dan tersembunyi." 3 


\ Muslim, 1/534. 

2 . Abu Daud, 1/230, Nasa'i, Ahmad, sanadnya Hasan. 

3 . Muslim, 1/350, 



< 59 > 


-j J\ ^Jjjl -47 

iji - ..y» t£S- J J j idilo^w 

^ / / /■ / z' 

$>\_J ^ . o ■»- i c dl.«■» ciJj i jf-lj 

. csjlJj j& c4if ur ci 


"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 
kepada-Mu dengan keridhaan-Mu (agar sela¬ 
mat) dan Murka-Mu dan dengan keselamatan- 
Mu. Aku tidak membatasi pujian kepada-Mu. 
(Kebesaran dan hakikat keagungan-Mu) adalah 
sebagaimana pujian-Mu kepada diri-Mu." 1 


20 

ZIKIR KETIKA DUDUK 
DI ANTARA DUA SUJUD 


. Muslim 1/352 



< 60 > 


» o *® . £ J' »0 . 0 , 'H s 

■J Vj -48 

"Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku, wahai 
Tuhanku, ampuni-lah dosaku." 1 

j*—-49 

o 

‘ 

0 fo ^ 

"Ya Allah, ampunilah dosaku, berilah rahmat 
kepadaku, tunjuk-kanlah aku (ke jalan yang 
benar), gantilah aku (musibahku dengan yang 
lain, yang menggembirakan hatiku), selamatkan 
aku (tubuh sehat dan keluarga terhindar dari 
musibah), berilah aku rezeki (yang halal) dan 
angkatlah derajatku." 2 



1 . Shahih Ibnu Majah, 1/148. 

2 . Ashhaabussunan kecuali Nasa'i, Shahih Tirmizi, 1/90 
dan Shahih Ibnu Majah, 1/148. 



<61 > 


21 

DOA SUJUD TILAWAH 

JJJ ig^rj -50 

X X ' z' 

X ^ -* 

''-t'' , „I' j/ |8 / 1/ / XX JxOx 

«-3j\ » <Oj3j 

.« jjJLL'dl dSll 


"A/cu bersujud kepada Tuhan yang 
menciptakan (ku), membelah (memberikan) 
pendengaran dan penglihatanku, dengan 
daya dan upaya kekuatan-Nya. Allah Maha 
Suci, Dialah Pencipta terbaik." 1 

J>f uio* i* j Lirt -si 


1 . Tirmizi, 2/474, Hakim, dia menyatakan shahih dan 
disetujui oieh Az-Zahabi,1/220, sedang tambahannya 
dari dia sendiri. 



< 62 > 


J S jjj % J* 

uir J* \$jgj J 

.ijli 2 Jjlp- 

"Ya Allah. Tulislah pahala sujudku ini disisi- 
Mu. Ampunilah dosaku, pahalanya jadikan 
simpananku disisi-Mu, terimalah sujudku ini 
sebagaimana Engkau telah menerima sujud 
hamba-Mu, Daud." 1 




22 

TASYAHUD 

_sflJlj (.& _U Ol_—52 

^-4)! 1^1 ^Qp fSCj! cblijlj 

\ Tirmizi, 2/473, Hakim, dia menyatakan shahih dan 
disetujui oleh Az-Zahabi, 1/219. 



< 63 > 


l_ ’^y\ jji 4)1 

0 s / ^ 

0' J_ '$»\ .jlnJwail 4)1 iCp 

x /■ ✓ 's 

4P iJUki of 4)1 VI aJi V 

f fo J s s 


"Segala penghormatan, semua shalat dan 
kalimat yang baik adalah untuk Allah. Semoga 
kesejahteraan terlimpahkan kepadamu, wahai 
nabi, begitu juga rahmat dan berkah-Nya. 
Kesejahteraan semoga terlimpahkan kepada kita 
dan hamba-hamba Allah yang shaleh. Aku 
bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku 
bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan 
utusan-Nya." 1 


. Bukhari, Fathu! Bari, 1/13, Muslim 1/301 



< 64 > 


22 

SHALAWAT NABI 
SETELAH TASYAHUD 


J' ~53 

s* 


jip, yp c4U uir 

' ' * 

(S 

^ ^ j », v» 0 v i«o / / iii. ^ 0 ✓ o, i"r 

^— ^ui wL^^-a Ji 

✓ / / / / 

UT JT ^jipj wU^a ^jLp 15jU 

#S ^ J? 

JT yJt cir>: 

Z' / z' 

•^O ✓ »* 0 ^ ' 0 4''°! 

. J-ujj*- cJ->j 


"Ya Allah berilah rahmat kepada Muhamad dan 
keluarganya, sebagaimana Engkau telah mem¬ 
berikan rahmat kepada Ibrahim dan keluarga¬ 
nya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuja dan 



< 65 > 


Maha Agung. Berilah berkah kepada Muham¬ 
mad dan keluarganya, sebagaimana Engkau 
telah memberi berkah kepada Ibrahim dan 
keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha 
Terpuji dan Maha Agung." 1 


-54 

^ * * ✓ 

C-1L/? 'CS ijjf 

4k» Js- iijlij 


oi/ jlj 'CeS jjl 

M O ✓ M 0 ✓ ✓ 1 £ «'O ✓© 


"Ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad, 
istri-istri dan keturunannya, sebagaimana 
Engkau telah memberikan rahmat kepada 
keluarga Ibrahim. Berilah berkah kepada 


Bukhari, Fathul Bari, 6/408. 



< 66 > 


Muhammad, istri-istri dan keturunannya, 
sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga 
Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji 
dan Maha Agung." 1 


24 

DOA SETELAH TASYAHUD 
AKHIR DAN SEBELUM SALAM 

iJb ijfcf J\ $!i -55 

^ y o 

M -'O* O y y &y y , V 9 •" ® "t l 

4—j—aj jJUi 

yy y' y " ' 

2 -°4 'j 'h j _a j tOUwd'j 

,j£Ui 

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 
kepada-Mu dari azab kubur dan dari azab neraka 


. Bukhari, Fathulbaari, 6/407, Muslim, 1/306. 



< 67 > 


jahannam, dari fitnah kehidupan dan (setelah) 
kematian, dan dari buruknya fitnah Dajjal Al- 
Masih." 1 


* 'ja dL J\ -56 

^—^J| 4.__3 di* ijPlj 

^ / / / ✓ 

L-kJl *3 ^ db 

/ /• / x ✓ 

—> y^J\lib\ .ouJij 

✓ yy 

o 0 -'g o 


"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 
kepada-Mu dan siksa kubur, dan aku berlindung 
kepada-Mu dan fitnah Dajjal Al-Masih, dan aku 
berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan 


Bukhari 2/102, Muslim 1/412, lafaz hadits ini riwayat 
Musiim. 



< 68 > 


dan kematian. Ya Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari dosa dan utang." 1 


L-Jfc ^ -57 

'j& % S£ 

'j* J 

cJf dJl\ 


"Ya Allah, Sesungguhnya aku amat meng¬ 
aniaya diriku, dan tidak ada yang mengampuni 
dosa-dosa kecuali Engkau. Oleh karena itu, 
ampunilah dosa-dosaku dan berilah rahmat 
kepadaku. Sesungguhnya Engkau Maha 
Pengampun dan Maha Penyayang" 1 



J >1 -58 


\ Sukhari, 1/202, Muslim, 1/312 
2 . Sukhari, 8/168, Muslim, 2078. 



< 69 > 


> »r» f. ^* o ts. ? 

UPI \__4J Uj iU y\ 

# J I» . ^ Jf , y s l ' s 0 f . s s 

4j j*jLPI C*j‘ 1« J 4C3j~ 01 I_a J 


4_il V 4>}^l CjIj cfoiUt cJf 

s 

' 05 

. cJt VI 


"Ya Aliah, ampunilah dosaku yang telah lewat 
dan yang akan datang, amal yang ku rahasiakan 
dan yang aku tampakkan dan yang ku jalankan 
dengan belebih-lebihan serta apa yang Engkau 
lebih mengetahui daripadaku. Engkau yang 
terdahulu dan yang terakhir, tiada Tuhan selain 
Engkau." 1 

^ -59 

.'db-iC* jLJ~j 


Muslim, 1/534 



< 70 > 


"Ya Allah, bantulah aku untuk mengingat-Mu, 
bersyukur kepada-Mu dan beribadah dengan 
baik kepada-Mu." 1 


^ dJb ijfcf J\ -60 

X / / /• 

> dL iflj ja dL 

j* dJb S'4 J\ 4 ^ 

yy yy y 

.j$\ fc/j&j gfui 3 


"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 
kepada-Mu dari bakhil, aku berlindung kepada- 
Mu dari penakut, aku berlindung kepada-Mu 
dari dikembalikan ke usia yang terhina, dan aku 
berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia dan 
siksa kubur ." 2 


1 . Abu Daud 2/86, Nasa'i, 3/53, Shahih Abu Daud, 1/284. 

2 . Bukhari, Fathul Bari, 6/35 



< 71 > 


MU J\ ^JUi -61 

. j\Jl db 


"Ya Allah, sungguh aku mohon kepada-Mu 
syurga dan aku berlindung kepada-Mu dari 
neraka." 1 


dbjlliij ClUJaj —62 

C—oAp U cj^l?x3l 

s s O y & * 

olC~<klp lij j 2 j t^5 1 

dl^ MU j\ $Jt g 1 


iar duLfj <jja\ j. 


1 . Abu Daud, Shahih Ibnu Majah, 2/328 



< 72 > 


_ . u i, „ , ° , t, . -# , ? 

dUCilj (-3 J^Jl 

U-*5 dliL> t>iJij ^ 

t y^ H & i*j disUj cjj& v 
iiLfj ( »iii iijj c*> iiiLlj 

aJJ diill^j ( bj«Jt vlsu ^jilidi 
iUUl J| J>Jf, di^rj > >l5l 

c 0 ✓ ^ 

.* 1 -* »• -'O • V t ***^ •* . £ ^ 0. • 

<Li3 ^jj s-ljd? j-£ (J 

^ ^ ^ ^ Z' / z' X 

31 da d^lj oU$! % £j >JL5l 


"Ya Allah dengan pengetahuan-Mu tentang 
yang ghaib dan dengan kemahakuasaan-Mu 



< 73 > 


untuk menciptakan makhluk, perpanjanglah 
hidupku bila Engkau mengetahui bahwa kehi¬ 
dupan selanjutnya lebih baik bagiku. Dan 
matikanlah aku dengan segera, bila Engkau 
mengetahui bahwa kematian lebih baik bagiku. 
Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu 
agar aku takut kepada-Mu dalam keadaan sepi 
atau dalam keramaian. Aku mohon kepada-Mu 
agar dapat berpegangan dengan kalimat hak 
diwaktu rela atau marah. Aku minta kepada- 
Mu, agar aku dapat bersikap sederhana dalam 
keadaan kaya atau fakir. Aku mohon kepada-Mu 
agar diberi nikmat yang tidak habis dan aku 
mohon kepada-Mu agar diberi ketenangan yang 
tidak putus. Aku mohon kepada-Mu agar aku 
rela setelah ketentuan-Mu ditetapkan pada 
kehidupanku. Aku mohon kepada-Mu kehidupan 
yang menyenangkan setelah aku meninggal 
dunia. Aku mohon kepada-Mu agar aku dapat 
menikmati memandang wajah-Mu (di syurga), 
rindu bertemu dengan-Mu tanpa penderitaan 
yang membahayakan dan fitnah yang menyesat¬ 
kan. Ya Allah, hiasilah kami dengan keimanan 



< 74 > 


dan jadikanlah kami sebagai petunjuk jalan 
(lurus) yang memperoleh bimbingan dari-Mu 


£JLjL iil b dlibl -63 

jJJ ^h\ 

01 I jA S* <d j ^ lj 

cJf ilij J y*j 

■J» 


"Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada- 
Mu, ya Allah, karena Engkau adalah Tuhan 
yang Maha Esa, tempat bergantung, tidak 
beranak dan diperanakkan, tidak sesuatu pun 
yang menyamai-Mu. Aku mohon kepada-Mu 
agar mengampuni dosa-dosa-Ku. Sesungguhnya 


. Nasa'i, 4/54, 55, Ahmad 4/364, Shahih Nasa'i, 1/280. 



< 75 > 


Engkau Maha Pengampun dan Maha 
Penyayang ." 1 


ai dL diitf yii -64 

ciLJ dJu> ^ cJi Vt 3JJ V 

✓ / / 

U 'J cOllJJ' 

i_J ^9- 'J 'i 

^ db i>lj ^Jl djiti ;f>j 

/ ✓ ^ 

. ,\Ui 


"Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada- 
Mu, bahwa bagi-Mu segala pujian tidak ada ilah 
selain Engkau semata tidak ada sekutu bagi-Mu. 
Yang Maha Pemberi. Wahai yang Menciptakan 
langit dan bumi, wahai Pemilik kebesaran dan 


. Nasa'i, 3/52, Ahmad, 4/338, Shahih Nasa'i, 1/280. 



< 76 > 


kemuliaan, Wahai yang Maha Hidup lagi Ter¬ 
jaga, aku mohon kepada-Mu surga dan aku 
berlindung kepada-Mu dari neraka." 1 


ilitf J\ j#ii -65 

*llj Aij V ‘‘il' 

i_j ^ jy'3 jjy ^ u; 

, £ * 

. jb-f iyr 


"Ya AZZa/i, sesungguhnya aku mohon kepada- 
Mu, bahwa sesungguhnya aku bersaksi bahwa 
Engkau adalah Allah yang tiada ilah selain 
Engkau Yang Maha Esa, tempat bergantung 
yang tidak beranak dan diperanakkan dan tidak 
ada sesuatu pun yang menyerupai-Mu." 2 


Ahlussunan, Shahih Ibnu Majah, 2/329. 

. Tirmizi 5/515, Ibnu Majah 2/1267, Ahmad,5/360, 
Shahih Ibnu Majah, 2/329, Shahih Tirmizi, 3/136. 



ZIKIR SELESAI SHALAT 


^ s 

✓ of & / I». _ 1>> Ji .0X0 f ^ ^ 

cJl (x3) <*ii' -66 

ciTjCj iiilaj 

. j^°' 6 ^ 

"Aicu minta ampun kepada Allah. Ya Allah, 
Engkau Pemberi keselamatan, dari-Mu kesela¬ 
matan, Maha Suci Engkau, wahai Tuhan Yang 
Maha Agung dan Maha Mulia." 1 

c di ;> Si ^ j i' Sij at v -67 

jlp ^3 dij iuili di 



Muslim, 1/414 



<78 > 


UJ £jU V *pQ}\ 

13 £Jil Sf iCJtia OJ ^,la»io *^J 

. ibJl £& 


"Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, 
tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya puji dan 
bagi-Nya Kerajaan. Dia Maha Kuasa atas segala 
sesuatu. Ya Allah tidak ada yang mencegah apa 
yang Engkau berikan dan tidak ada yang mem¬ 
beri apa yang Engkau cegah. Nasib baik 
seseorang tidak berguna untuk menyelamatkan 
ancaman dari-Mu." 1 


^ <oil *^i dil —68 

J—-S* J&J -U^sJl <Jj ctillgJl 


. Bukhari, 1/225, Muslim, 1/414 



< 79 > 


3^2 J y'-'i . 

S s s ' * 

i _s ccu-l! v\ & % h\ Sf 

t j—UJI *&)t tij i3j 

ai in vi ai Si 

. ojST 


"Tiada ilah selain Allah, Yang Maha Esa, tidak 
ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan 
pujaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. 
Tidak ada daya dan kekuatan kecuali (dengan 
pertolongan) Allah. Tiada ilah kecuali Allah. 
Kami tidak menyembah kecuali ke-pada-Nya. 
Baginya nikmat, anugerah, dan pujaan yang 
baik. Tiada ilah selain Allah, dengan memurni- 



< 80 > 


kan ibadah kepada-Nya, sekalipun orang-orang 
kafir membencinya." 1 2 


-U —69 


H 



*i\ AJj 'i ( x33) x £\ 


jij lUJ’l iJj lUjji £AJ> 


"Maha Suci Allah, Segala puji bagi Allah, Allah 
Maha Besar " (dibaca 33 kali), "Tiada ilah selain 
Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi- 
Nya kerajaan, Pujian dan Dia berkuasa atas 
segala sesuatu." 1 


1 . Muslim, 1/415. 

2 . Muslim, 1/418, "Siapa yang mengucapkannya selesai 
shalat Aku ampuni dosa-dosanya walau sebanyak buih 
di lautan." 



<81 > 


f _~70 

a)J jU T ilsT ^ jl>-i i&T y». 

Ll>-I lj-i^=> ja } jUj ^ <Jy jUj 




cr?i O <3^ ^ 3^ O <3^ y jj 
''— -> 1 < ■ fl —J i ^->-*j (^t3/ ^ 1 (_V < - 4J ^ 

^UaO»- ii| ii" ^4 J C?}) ^^ 



jZl U-i I 

s _r-U! jjvL^a __| j (jj^jl 

< •i' 9 '* 

^ '^P' c^ 41 ^ Lj ^ 

Dibaca setiap selesai shalat. 1 

^-jT > S!| <JJ «ojI — 71 

^ y ^ y) y s ff y \ •* £ •'' ^ 

Co ->4j j»jp *blj 4i_^j J«wtc>-lj 


. Abu Daud 2/68, Shahih Tirmizi, 2/8, ketiga surat 
tersebut disebut "A! Mu'awwizaat", Fathulbaari, 9/62. 



< 83 > 




A-*', £ •-> „ j 

li (j U J CJ'^L^UI 

ib a| j«JLi£- iua 

,4 t ' ^ , , ,\ 

c cP^ ^ j a 1 > ■ L«j JLg-> Jj 

^r^jf ^^3 c biu ^ ^ 1 ^ j ^-4-blp 

C- ^ 

U flj gA . ? - ->0.i^J *^J /yOJ Vlj Jl ji 




’• "Siapa yang membacanya sehabis shalat tidak terlarang 
baginya untuk masuk syurga kecuali kematiannya." 
Nasa'i, Amalul Yaumi Walailah, no 100, Ibnu Sunny, 
no. 121, disbahaihkan Al-A!bany, Shahih Jami', 5/339, 
dan Silsilah Hadits Shahih, 2/597, no. 972. 



< 84 > 


Q y- Sf i)l V] aj» V -72 

j^Ji ilj djuuii aj 

/ s 

Uju X 10) jjaa J*j*j 

* ' <» 

Dibaca sepuluh kali setelah shalat 
Maghrib dan Subuh. 1 

cl —*3ii L_Jp dliU Jl -73 
^ Oju) t>Q£« t uli? lijjjj 


Tirmizi, 5/515, Ahmad, 4/227, lihat takhrijnya dalam 
Zadul Ma'aad, 1/300. 



< 85 > 


"Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada- 
Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan 
amal yang diterima." 

Diucapakan setelah salam shalat 
Subuh . 1 

26 

DOA SHALAT ISTIKHARAH 


13 \ -74 

J* dJj’tfj cUjjoi 13 jjkJj 

<■ jUil y j jjJj UJls i-llaAll dlCai 

^ S \ S s 

i f^P uij t( Upi ^ 


Ibnu Majah, Shahih Ibnu Majah, 1/152, Majmauz- 
zawa'id, 10/111 



. » 1* 0/, 

ST j*" “sebutkan keinginannya 

^ Ojaila y>l OlPj ^bwj 

-* 0 . ^ , ,y 

/ o^ . ,/ o. I 8 /t ^ j. » io ? // 

CuS Olj t< L3 J iijb ^ J 

«« < o ✓ S y m y 

O • » ^ O ? » I • ^ .? ^ , 0 ✓ 

^ ^ ^ j-i y>^' ia^ oi jtJJu 

jj O y y 

yy X . 0 • O f »» y*» .y y * t'" ' ' 

^S■ 43 j~p\3 t.(J y>l <U3Vf-j ^uwj 

.#0 0 0 
. 0 ^ ^ O x ». ✓ t 0 y -.y }*y • 0 y 

W’" ^ ^ ^jr^b 

o i (, * ' 

*{ ifj* j' (*■> 0\5 


"Ya Allah, sesungguhnya aku minta pilihan 
yang tepat kepada-Mu dengan ilmu pengeta- 
huan-Mu, dan aku mohon (untuk mengatasi 
persoalanku) dengan ke-Mahakuasaan-Mu. Aku 



<87 > 


mohon kepada-Mu sesuatu dari anugerah-Mu 
yang Maha Agung, sesungguhnya Engkau 
Maha Kuasa, sedang aku tidak kuasa, Engkau 
mengetahui, sedang aku tidak me-ngetahuinya 
dan Engkau adalah Maha Mengetahui hal yang 
ghaib. Ya Allah apabila Engkau mengetahui 
bahwa urusan ini (sebutkan keinginannya) lebih 
baik dalam agamaku, kehidupanku, dan akibat¬ 
nya terhadap diriku, maka sukseskanlah untuk¬ 
ku, mudahkanlah jalannya, kemudian berilah 
berkah. Akan tetapi apabila Engkau mengetahui 
bahwa persoalan ini lebih berbahaya bagiku 
dalam agama, kehidupan dan akibatnya kepada 
diriku, maka singkirkanlah persoalan tersebut 
dan jauhkan aku daripadanya, takdirkan keba¬ 
ikan untukku dimana saja kebaikan itu berada, 
kemudian berilah kerelaan-Mu kepadaku. “ 1 


Jabir bin Abdullah ra berkata: "Adalah Rasulullah 
mengajarkan kami (doa) Istikharah daiam semua 
urusan sebagaimana dia mengajarkan kami surat 
dalam Al-Quran, beliau bersabda; "Jika salah seorang 
kamu sedang mengalami permasalahan maka 
shalatlah dua rakaat selain shalat fardhu, kemudian 
bacalah . (doa istikharah)".. .Bukhari, 7/162. 




< 88 > 


Catatan: 

a. Kalimat yang bergaris bawah 
pada doa di atas, dapat diganti 
dengan redaksi berikut: 

"Di dunia maupun di akhirat." 

b. Tidak akan menyesal bagi'orang 
yang beristikharah kepada Sang 
Pencipta dan bermusyawarah ke¬ 
pada Makhluk-Nya yang beriman 
dan berhati-hati dalam menangani 
persoalan. Allah berfirman: ''..Dan 
bermusyawarahlah kepada mereka 
(para shahabat) dalam urusan itu. 
Bila kamu telah membulatkan te¬ 
kad, bertawakkallah kepada Allah" 

(QS. Ali ImrAn : 159) 



< 89 > 


27 

ZIKIR PAGI DAN SORE > 


0 6 . . f otf X J, . ^ 9 J f ——t 

. OUa^JtJl Jj-o 3^C-l -75 


'j f‘jiiit jJt > <ji iji S > 
• r 'J c ' , *r <t- >i- 'Y t 

*-* ~ -? s 13 

<_£j]l I i J Uj 


Dari Anas dengan jalan Marfu', (Rasulullah ® 
bersabda): "Sungguh aku duduk bersama suatu kaum 
yang berzikir kepada Allah Ta'ala dari shalat Shubuh 
hingga terbit matahari lebih aku sukai dari 
memerdekakan empat orang budak keturunan Ismail, 
dan sungguh aku duduk bersama suatu kaum yang 
berzikir kepada Allah dari Shalat Ashar hingga 
terbenam matahari lebih aku sukai dari memerdekakan 
empat (orang budak)." Abu Daud, no. 3667, Shahih 
Abu Daud, 2/698 



i j. 

1 1 g^a ■>- jaijtJ *)}j Oji^dJI 


• ^" T -^ > 
^jjtJi 3^3 


%\ > ’ji 

pj 

(*M 




$ , f 


JU?- 


, r i^I 


^ j-4J==> ^<1 y^-i CjJ' 



< 91 > 


y^ L) 5 ^ -- 

<jy ^ y- g?i Cp (3^" ^ y Cr? O t3^' 

X l»y '*' ^ '*' y* £ ^ . 'T . 

JLiiJI ^_j OjiiijJi y ^«j i^)l vij y 

(x3) ^ 0 134- lij -yly yjljj 



y^T *J) 0 <y&* 4^ O yVl 
l$~R ^ g*i2^ g-'y-jJ^ y y U 
yyrt y ^ v _ y&\ J3 ^._i yyl 



< 92 > 


> Siapa yang membacanya tiga 
kali setiap pagi dan petang maka 
dicukupkan baginya dari segala 
sesuatu . 1 


&J 


o o 

JLlJl 


0 fx yO sO f 


^- p Ij —77 

Si oi-J-3 Jii vi 4_ii v t <& ju^Ji} 

Z' X ^ ^ 

o^Ji iij auii li di;y- 

ijplj cOJa; U ^Jsll iJl» ^3 U 

x o ✓ w 

j - A j fj-J' IJ-a ^ U 'pi ^4 dL 


. Abu Daud, 4 f322, Tirmizi, 5/567. Shahih Tirmizi, 3/182. 



< 93 > 


cj- ciL i j£) Ljj t4Jbo U 

i j£\ LJ j t j^Jl S- J-*»J 

i* s s s 

o' ° '* s 6 

yJi Jt ^3 l—jIdi-J jUjl (_j 


"Kami telah memasuki waktu pagi, kerajaan 
milik Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada 
ilah selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu 
bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya 
pujian. Dia-lah yang Mahakuasa atas segala 
sesuatu. Ya Rabb, aku mohon kepada-Mu 
kebaikan hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku 
berlindung kepada-Mu dari kejahatan hari ini 
dan ke-jahatan sesudahnya. Wahai Tuhan-ku, 
aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan 
kejelekan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku 
berlindung kepada-Mu dari siksaan di neraka 
dan kubur." 1 


. Muslim, 4/2088 



< 94 > 


Catatan: Jika sore hari kalimat 
diganti kalimat diganti 

ydli, .... 


;CJ»( dbj 'd* J4AJI -78 
dBj dL} cUkl ^3 


"Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu 
kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat 
dan pertolongan-Mu kanu mema-suki waktu 
sore. Dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami 
hidup dan dengan kehendak-Mu kami mati. 
Dan kepada-Mu kebangkitan (bagi semua 
makhluk)." 


Pada sore hari membaca: 



< 95 > 


dLj 'duj dL 

1 . t ddij dLj Lkl 

ul ^ 4J! V ^ cjf j#li -79 
bl) c23j!p bl j 

> > dL ijfcl t okL£-i u 2^33 

«" ^ z' 

<■' / / / 

l'' ''.I -'O <- J | 6 -*f -* 0 xx . x 

-'P dJ =Uk*J du J.JJ! cC^'-yg U 

X XX 

• ' . X ' O ' X > X 

•* »0 -'*»-* r, t » o .. .. 9* 0 -*f x 

j—<**i ^ <*—fb jA£ 19 j^H-b $.jjlj 

X X ** x X * X X 

.cjf vs oyjui 

"Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada 
Tuhan kecuali Engkau, Engkaulah yang 

1 . Tirmizi, 5/466, Shahih Tirmizi, 3/142, 



< 96 > 


menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku 
akan setia pada perjanjianku dengan-Mu 
semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari 
kejelekan yang aku perbuat. Aku mengakui 
nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku, 
oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya 
tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau." 1 


aVJa 'i J\ -80 

di—t di ddgdij 

M V ilil cJf dbl cdJLib- 
oij cdi_i dL: \js> v cJf vi 

(X4) • <dD 


1 . "Siapa yang membacanya dengan yakin pada sore hari 
kemudian dia meninggal maka dia akan masuk syurga, 
demikian juga jika (dibaca) pada pagi hari." Bukhari, 
7/150. 




< 97 > 


"Ya Allah, sesungguhnya aku diwaktu pagi 
bersaksi kepada-Mu, malaikat yang memikul 
Arasy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh 
makhluk-Mu, sesungguhnya Engkau adalah 
Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau Yang Maha 
Esa, tiada sekutu bagi-Mu dan sesungguhnyan 
Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu." 1 

> Jika sore, kalimat yang bergaris 
bawah diganti dengan redaksi 
berikut: 



0 f ® ® s f l' ^ Ifl 

J' 4 — o* ^ ^ -81 


"Siapa yang membacanya setiap pagi dan petang 
sebanyak empat kali, Allah bebaskan dirinya dari api 
neraka". Abu Daud 4/317, Bukhari, Al-Adabul Mufrod, 
no. 1201, Nasa'i, Amalufyaumi wallailati, no. 9, Ibnu 
Sunny, no. 70. Sanad Abu Daud dan Nasa'i dihasankan 
oleh Syekh Bin Baaz, Tuhfatul Akhyar, hal. 2. 



< 98 > 


V dJ-Ui tdJLflJb- ij* J^-b 

.^ih dilj t ai 

"Ya Allah, nikmat yang kuterima atau diterima 
oleh seseorang di antara makhluk-Mu di pagi ini 
adalah dari-Mu. Maha Esa Engkau, tiada sekutu 
bagi-Mu. Bagi-Mu segala puji dan kepada-Mu 
panjatan syukur (dan seluruh makhluk-Mu)." 1 

^ V- ? J ^ -82 

ijpf Ji ui» .cjf vs rij v cl? ■>: 

✓ / ✓ / 



\ "Barangsiapa yang membacanya di pagi hari, maka 
sungguh telah bersyukur pada hari itu. Barangsiapa 
yang membacanya di sore hari, maka sungguh telah 
bersyukur pada malam itu." Abu Daud, 4/318, An- 
Nasa'i, Amalul-Yaumi, no. 7. Sanadnya dinyatakan 
hasan oleh Ibn Baaz, Tuhhfatu! Akhyar, hal. 24. 



< 99 > 


^ * 0 p ■£ o y o o A o 

dL ijptj tjiiJ \j l j&3\ ja dL 

(x3)cJf *j?i <dj S? t <~i\Ss- j _a 

"Ya Allah, selamatkan tubuhku. Ya Allah, 
selamatkan pendengaraku. Ya Allah, selamatkan 
penglihatanku, tiada Tuhan (yang layak 
disembah) kecuali Engkau. Ya Allah! Sesung¬ 
guhnya aku berlindung kepada-Mu dari keku- 
furan dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu 
dan siksa kubur, tiada Tuhan kecuali Engkau." 

> Dibaca tiga kali di waktu pagi dan 
petang . 1 

4lP 'jk Sl) 4 J 1 Sf «OJl -83 

.^\ j?j *ii Lj cJtjs 


1 . Abu Daud, 4/324, Ahmad, /42, Nasa'i, Amalulyaumi 
Wallailati no. 22, hai. 146, Ibnu Sinni no. 69, hal. 35, 
Bukhari, Adabulmufrod. Tuhfatul Akhyar, hal. 26. 



« 100 > 


"Cukup bagiku Allah (sebagai pelindung), tiada 
ilah selain Dia. Kepada-Nya aku bertawakkal 
dan Dia adalah Rabb Arasy yang Agung." 1 


L-iUli} ji&ii ziiU J\ “p -84 

^^_ h jiiJl 

** / / •* ✓ / 

pp P ‘jp ^ 

CM > > T J 


0 ✓ 0 s $ s s . t 0 ^ V s s 

o — fr J u* J '•p* Cr*J 


. Ibnu Sinni, 'Amalulyaumi Wallailati, no. 72, hal. 37, Abu 
Daud, 4/321, sanadnya baik. 



<101 > 


ClJ—ijPlj j3 

✓ o A o y 

^ > J&f 0f 


"Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada- 
Mu ampunan dan keselamatan di dunia dan 
akhirat. Ya Allah sesungguhnya aku mohon 
kepada-Mu ampunan dan keselamatan: dalam 
agamaku, duniaku, keluargaku, hartaku. Ya 
Allah tutuplah auratku (aih dan sesuatu yang 
tidak layak dilihat orang) dan berilah ketente¬ 
raman di hatiku. Ya Allah, peliharalah aku dari 
depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku 
berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku 
tidak mendapat bahaya dari bawahku ." 1 


>13 jjlp j#Jl -85 

—i Ji" Uj J' 


. Abu Daud dan Ibnu Majah, Shahih Ibnu Majah, 2/332 



L) Ual.tJ l jji °jj> dJb 

/ 'S S s 

I 0 * 0 °* » \ y y \ '* * °. *s ^ 

c'£^~o L5^ ^Olj j*ij 

• j\ S>f jf 


Yis Allah, Yang Maha Mengetahui yang ghaib 
dan yang nyata. Wahai Tuhan Pencipta langit 
dan bumi, Tuhan segala sesuatu yang 
merajainya. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan 
kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu 
dari kejahatan diriku, setan dan balatentaranya, 
atau aku menjalankan kejelekan terhadap diriku 
atau mendorong orang Islam padanya." 1 


O s ^ £ Jt v N 

*u-»l V (jjjl 4)1 pLj -86 


. Tirmizi dan Abu Daud, Shahih Tirmizi, 3/142 



< 103 > 


'jaj s-ulJi j> Yj jp jh°\ ^ ^ 

( x3) piii 

"Dengan nama Allah yang bila disebut, segala 
sesuatu di bumi dan langit tidak akan 
berbahaya. Dialah Yang Maha Mengetahui." 

> Dibaca tiga kali. 1 

c '—O j -87 

S ^ f s 

(X3) ^ ^ <■ * c L»—*jO 

'? ' ' 

"Aku rela Allah sebagai Rabb-(ku), Islam 
sebagai agatna-(ku) dan Muhammad 36 
sebagai tiabi-(ku).“ 

> Diucapkan tiga kali. 2 


1 . Abu Daud dan Tirmizi, Shahih Ibnu Majah, 2/332. 

2 . "Siapa yang membacanya tiga kali saat pagi dan petang 
tiga kali maka Allah pasti akan meridhoinya pada hari 



< 104 > 


f j3 U ^ u: -88 

J\ % <air yh y y^s 


"Wahai Yang Maha Hidup dan maha Terjaga, 
dengan Rahmat-Mu aku minta pertolongan, 
perbaikilah segala urusanku dan jangan engkau 
limpahkan (semua urusan) terhadap diriku 
walau sekejap mata." 1 


L;J <UJ iJLUJl -89 

\Jl_a ^ driU J\ 


kiamat." Ahmad, 4/337, Nasa'i, Amalulyaumi, no. 4, 
Ibnu Sinni, no. 68, Abu Daud, 4/418, Tirmizi, 5/465. 
Ibn Baaz menyatakan hasan, Tuhfatul Akhyar. 

1 . Hakim, dia menyatakan shahih dan disetujui oleh Az- 
Zahabi, 1/545. Shahih Targhib wt-Tarhib, 1/273. 



<105 > 


/x-*xxx tso Jx o xx 9 s 0. 0 x» 

c<^5 j ) j d <;4^c» 

jJij <US U j-i dJb ijplj tOl^Aj 

9 X 0 X .X 

. aJjo U 


"Kami masuk pagi, sedang kerajaan milik Allah, 
Tuhan penguasa alam. Ya Allah, sesungguhnya 
aku mohon kepada-Mu agar memperoleh 
kebaikan, pembuka (rahmat) pertolongan, caha¬ 
ya, berkah, dan petunjuk di hari ini. Aku 
berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang 
ada di dalamnya dan kejahatan sesudahnya." 1 

lS 1p l£w?' -90 


Abu Daud, 4/322, dihasankan oleh Syuaib dan 
Abdulqadir AI-Arna'uth, Tahqiq Zaadulma'aad, 2/273. 



< 106 > 


<jSjJu *Jl OlS" Uj Ui-*^o UL^>- 

"Diwaktu pagi kami memegang agama Islam, 
kalimat ikhlas, agama nabi kita, Muhammad dan 
agama ayah kami, Ibrahim alaihissalam, yang 
berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan 
tidak tergolong orang-orang musyrik." 1 

(xl00) ojuk/j 4Ul 0£4l> -91 

"Maha Suci Allah dan segala puji (bagi-Nya)." 

> Dibaca 100 kali. 2 

j —i Sf 4)1 Vt a 5J *i -92 


’• Ahmad, 3/406-407, 5/123. Shahihul Jami; 4/290. 

2 . Ahmad 3/406-407, Ibnu Sunny, Amalulyaumi wallailati, 
no. 34. Shahih Jami', 4/209. 



< 107 > 


LS J* 'jAj tij ilUJl ti t i) 

X 'H A 

(Xl) jf (Xi0) y>3 JT 

> Dibaca 10 kali atau 1 kali saja 
saat malas. 1 

ii; \j—Z> H M V! ti\ Sf -93 

jr jij a^Ji aIj auii ti <.ti 

(£-*f 'i' Xl00) ^>43 S.^5» 

•" J» 

> Dibaca 100 kali setiap pagi. 2 


1 . Nasa'i, Amalulyaumi wallailati, no. 24. Shahih Targhib 
Wat'Tarhib, 1/272, Tuhfatul Akhyar, Bin Baaz, hal. 44. 
Lihat keutamaannya pada no. 255. 

2 . "Siapa yang membacanya setiap hari seratus kali, maka 
dia bagaikan memerdekakan sepuluh budak, dan 
dicatat baginya seratus kebaikan, dihapus baginya 
seratus keburukan, dan dia terpelihara dari setan 
hingga sore dan tidak ada seorangpun yang 
mendapatkan keuatamaan seperti itu kecuali seseorang 



< 108 > 


O N ^ 

lAaIs* SJS- <Cil —94 

✓ /• -'Z- Z Z 

* * O 

AJLdS"" Sl«A«aj djjjP 4jjj c<L^jIj Uj?jj 

. lij x3) 


"Maha Suci Allah, aku memuji-Nya sebanyak 
makhluk-Nya, sejauh kerelaan-Nya, seberat tim¬ 
bangan arasy-Nya dan sebanyak tinta tulisan 
kalimat-Nya." 

> Dibaca 3 kali di pagi hari. 1 


tL-nitf dliU J\ $Ji -95 

(«_^i tii) *>Upj t uS vijjj 


yang mengamalkannya lebih banyak dari itu." Bukhari, 
4/95, Muslim, 4/2071. 

\ Muslim, 4/2090. 



< 109 > 


“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada- 
Mu ilmu yang ber-manfaat, rizki yang baik dan 
amal yang diterima." 

> Dibaca pagi hari. 1 


O{ . J O f* y * J . ^ sO . A ^ 

(X 100) <w} -96 

yy y 

>■ Dibaca seratus kali dalam 
sehari. 2 

ja ijpf -97 

(^»( iii x3) J** 1 ^ 


"Afcu berlindung dengan kalimat-kalimat Allah 
yang sempurna dan kejahatan apa yang Dia 
ciptakan." 3 


1 . Ibnu Sunny, 'Amalutyaumi wallailati, no. 54, Ibnu 
Majah, no. 925. Dihasankan oleh Syuaib dan Abdulqadir 
Al-Arna'uth, Tahqiq Zaadui Ma'aad, 2/375). 

2 . Bukhari dan Muslim, 4/2075. 

3 . "Siapa yang membacanya pada sore hari tiga kali maka 
dia tidak akan tertimpa demam pada malam itu," 



« 110 > 


> Dibaca 3 kali pada sore hari. 

-98 

(xlO) 

"Ya Allah, (sampaikanlah) shalawat dan salam 
kepada Nabi kami Muhammad." 

> Dibaca 10 kali 1 

28 

ZIKIR MENJELANG TIDUR 

99- Kedua tangan digenggamkan 
satu sama lain, lalu membaca: 


Ahmad 2/290, Nasa'i, 'Amalulyaumi watlailati, no. 590, 
Ibnu Sunny, no, 68, Shahih Tirmizi, 3/187, Shahih Ibnu 
Majah, 2/266, TuhfatulAkhyar, hal. 45. 

\ "Siapa yang bershalawat kepadaku saat pagi sepuluh 
kali dan sore sepuluh kali , maka dia akan mendapatkan 
syafaatku pada hari kiamat". Thabrani, Majma'uz- 
zawa'id, 10/120, Shahih Targhib wa Tarhib, 



<111 > 





i_r“4^! Cp (_r^ 4^-* V-4 

cj? <1 ‘ i< r -! 44 1 ( cp 



< 112 > 


aa^JI ^ y * bJ ^ y^ yi 


C&(_r ^'5 


Kemudian dengan dua tapak 
tangannya, usapkan seluruh bagi¬ 
an tubuh yang dapat dijangkau, 
dimulai cjari kepala, wajah dan 
tubuh bagian depan. Hal tersebut 
dilakukan 3 kali. 1 

,_4aji ^JT > aJi V > -100 


C> jaJ 




/" JJ ^ / ^ C •" ✓ 

^3 4-Lvo joJlc>-Lj 


jj i I i /y { J^j N/T i 

^ ^ t , ji"» 

.j v. Sf) ^0 wUp £_aJu) 


. Bukhari, 9/62, Fathufbaari, Muslim 4/1723 



< 113 > 


")!j uj ^hJjwLjI 

f f. C. _ ^ j * 9 * 

C- ^ V 

U-gJa- fl - >- “b/j ( 2^ 3 J^ IJ 1 

1 4 Cj^ >J 


^y> aJ [ (Jjj I L»j J I ^ U 101 

.v , % f t 

AX)L) ( j-« I f ,_|S” 

(33-aj Sl 


lj ^Ajj 


1 . "S/apa K^ng membacanya (ayat Kursi) saat hendak 
tidur, maka sesungguhnya dia selalu berada dalam 
perlindungan Allah dan tidak didekati setan hingga 
pagi hari." Bukhari, Fathulbaari, 4/487 



jy —L-LJIj lijj tiljlL jJoIj 
LfJ S/j L^ij 4 )j! cJiJSC; 'b! 

•y 05j a a 


lljj liljajs-l jt LL^o (_)j IS ji>-ljj 

Jp 

*y c» y j Ujj niii ^"T 



< 115 > 



"Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang 
diturunkan kepadanya dan Tuhannya, demikian 
pula orang-orang yang beriman. Semuanya 
beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya. 
(Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda- 
bedakan antara seorang pun (dengan yang lain) 
dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: 
"Kami dengar dan kami la’at". (Mereka ber- 
do'a): “Ampunilah kami ya Tuhan kami dan 
kepada Engkaulah tempat kembali. 

Allah tidak membebani seseorang melainkan 
sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat 
pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan 
ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya. (Mereka berdoa): 'i a Tuhan 
kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami 
lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, 
janganlah Engkau bebankan kepada kami beban 



< 116 > 


yang berat sebagaimana Engkau bebankan 
kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya 
Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada 
kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. 
Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan 
rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, 
maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." 
(QS. Al-Baqarah 285-286) 1 


^ -102 

' 0 i t r juta* * { , 

.«vflj Q\ t (AaSjI iJiJjj 

' 's 

o ' ■" o y O ^ 

t'-lg£l_0>jt 

jl^JCaJl 4 j Ja. s&d Uj 


"Dengan menyebut nama-Mu wahai Rabb-ku, 
aku merebahkan tubuhku. Jika Engkau hendak 


“Siapa yang membaca kedua ayat tersebut maka 
keduanya akan mencukupinya." Bukhari, Fathutbaari, 
9/94, Muslim, 1/554. 



< 117 > 


mencabut nyawaku maka kasihilah, dan jika 
Engkau biarkan (hidup) maka jagalah sebagai¬ 
mana Engkau menjaga hamba-hamba-Mu yang 
s haleh." ' 


cJij dUj ^4^' -103 

o x cs 

0) lLU tLalSjj 


s 'o ° ' & *■ ° ° ' i 

tljlj c Lgillyj 


. auu jft ^ut 

"Ya Allah! Sesungguhnya Engkau menciptakan 
diriku dan mematikannya. Mati dan hidupnya 
hanya milik-Mu. Apabila Engkau menghidup¬ 
kannya, maka peliharalah. Apabila Engkau me¬ 
matikannya, maka ampunilah. Ya Allah, 


Bukhari, 11/126, Muslim, 4/2084. 



< 118 > 


sesungguhnya aku mohon kepada-Mu kesela¬ 
matan." 1 

dJ# ilAOp ^ L-jIH -104 

( x3) 

"Ya Ai/ah, lindungilah aku (dari) azab-Mu pada 
hari Engkau bangkitkan hamba-bamba-Mu 

> Dibaca tiga kali. 2 

. £4) Oyi I4L1 -105 

' ^ ^ 

"Dengan nama-Mu, ya Allah, aku mati dan 
hidup ." 3 


41 


( x 33) 4i' -106 


1 . Muslim /2083, Ahmad, 2/79, Ibnu Sunny, Amalu/yaum't 
wallailati, no. 721. 

2 . Abu Daud, 4/311, Shahih Tirmizi, 3/143 

3 . Bukhari, FathuJbaari , 11/113, Muslim, 4/2083. 



<119 > 


(><33) «Oi'j (><33) 

"Membaca Subhanallah (33x), AlHamdulillah 
(33x), Allahu Akbar (33x) ' 


Ol^Ul Uj ^JUt -107 

jr CJj c^i j>>ii L# 

^ z' /• / /• ✓ 

,a4^iL JU4 cJf ^ jr 

z' z' £ 

^ ini ^4s Jj^' i 


— - (>« 
' 


. "Siapa yang membacanya saat hendak tidur maka hal 
itu lebih baik baginya dari (memiliki) seorang 
pembantu. ” Bukhari, Fathulbaari, 7/71, Muslim 4/2091. 



< 120 > 


'j iS, i^ CJI} 

cJfj 'dti°J >4Ji 

& afp ^4i y»gi 


"Ya Allah, Tuhan yang menguasai langit yang 
tujuh, Tuhan yang menguasai arasy yang 
agung, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, 
Tuhan yang membelah butir tumbuh-tumbuhan 
dan biji buah, Tuhan yang menurunkan kitab 
Taurat, Injil dan Furqan (Al-Quran). Aku 
berlindung kepada-Mu dari kejahatan segala 
sesuatu yang Engkau memegang ubun- 
ubunnya. Ya Allah, Engkaulah yang pertama, 
sebelum-Mu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang 
terakhir setelah-Mu tidak ada sesuatu. Eng¬ 
kaulah yang lahir, diatas-Mu tidak ada sesuatu. 
Engkaulah yang batin, dibaivah-Mu tidak ada 



<121 > 


sesuatu, lunasi-lah utang kami dan berilah kami 
kekayaan kami hingga terlepas dari kefakiran." i 

tliliilij LuUisf (^JJl Js J Jl -108 

j5i V j u 

"Segala puji hanya bagi Allah yang telah 
memberi kami makan dan memberi kami minum, 
mencukupi kami, memberi kami tempat 
berteduh. Betapa banyak orang yang tidak 
memiliki siapa yang mencukupinya dan mem¬ 
berinya tempat berteduh." 2 

j#Jl -109 

* ^ „ i 0 

‘r’j 

I . Muslim, 4/2084 

J . Muslim, 4/2085 



J -5» r 1 i/ ^ -jr 1 

L3jssl Oij <45*O liay^ J' 

✓ ^ ✓ {f O 

,0/ tl ** ** I ® f K ° * 

1 , ^-U-A oyr' j' e'* y* ^5-^ 

110- Membaca (surat) As-Sajadah 
dan Tabarak (Al-Mulk). 2 

c(il4s c^LI j$ii -m 

^rj “-^1 <$j* s U - W? J 5 J 

«PJ ciiJCJl cSolytj tdOi 


’. Tirmizi dan Abu Daud, Shahih Tirmizi, 3/142. Terje¬ 
mahnya terdapat pada no. 85. 
z . Tirmizi dan Nasa'i, Shahih Jami', 4/255. 



< 123 > 


i» v cddi 


cJ>1 ci^T t £*jgi VI 

^ S S S S- s 

.cJL>f c5^' dl~uj 


“Vfl Allah, aku menyerahkan diriku kepada-Mu, 
aku menyerahkan urusanku kepada-Mu, aku 
menghadapkan wajahku kepada-Mu, aku mere¬ 
bahkan punggungku kepada-Mu. Karena senang 
(mendapat rahmat-Mu) dan takut pada (siksaan- 
Mu, bila melakukan kesalahan). Tidak ada 
tempat perlindungan dan penyelamatan dan 
(ancaman)-Mu, kecuali kepada-Mu. Aku ber¬ 
iman pada kitab yang telah Engkau turunkan 
(melalui malaikat) dan (kebenaran) nabi-Mu 
yang Engkau utus." 1 


1 ■ Rasulullah bersabda kepada orang yang membaca¬ 
nya menjelang tidur: "Jika engkau meninggal, engkau 
meninggal dalam keadaan fitrah/' Bukhari, Fathulbaari, 
11/113, Muslim, 4/2081. 



< 124 > 


29 

DOA JIKA TERBANGUN 
PADA MALAM HARI 

V! ai Si -112 

^ ^ Uj (ji’jSl'j Ljj 

ffl o o 


"Tiada ilah selain Allah Yang Maha Esa, Yang 
Maha Perkasa, Rabb langit dan bumi dan 
diantara keduanya, yang Maha Mulia lagi Maha 
Pengampun." 

> Doa di atas dibaca jika 
membolak-balikkan tubuh pada 
malam hari. 1 


. Riwayat Hakim yang dishahihkan dan disetujui oleh Az- 
Zahabi, 1/540, Nasa'i, 'Amalulyaumi wallai/ati, Ibnu 
Sinni, Shahihul Jami', 4/213. 



<125 > 


30 

DOA APABILA ADA YANG 
MENAKUTKAN DALAM TIDUR 


j* a_Siali 4lt lj*f -113 

O S y t y ' ' 

ijAJ (.d'CS- j-ij t'ULflPj A,««/3 P 

X // /> y y y yy 

y ^ ^ q / ^ 

.Jlj Lw*J 1 I 


"Aku berlindung dengan kalimat Allah yang 
sempurna dari kemarahan, siksaan dan keja¬ 
hatan hamba-hamba-Nya dan dari godaan setan 
(bisikan) serta jangan sampai mereka hadir 
(kepadaku)." ’ 


. Abu Daud, 4/12. Shahih Tirmizi 3/171 



< 126 > 


31 

YANG DILAKUKAN JIKA 
BERMIMPI BURUK 

114- Lakukan hal-hal berikut: 

> Meniup (spt meludah) 3x. 

> Berlindung kepada Allah dari 
Setan dan dari kebu-rukan apa 
yang dia lihat (Membaca: 

A'uzubullah minasysyaitha- 
nirrajiim). 

> Tidak membicarakannya kepa¬ 
da siapa pun. 

> Merubah posisinya dari yang 
semula. 

> Bangun dan shalat jika dia 
menghendaki . 1 


. Shahih Muslim, 4/1772-1773 



< 127 > 


32 

DOA QUNUT WITIR 

f’ 

o . t i J 


j \ (4UI-116 

o> s 

' ' $ 

^3j t C. lta . C -i U>^3 .iijlij lO-i 

O ^ o ^ S 

' •* -* ». t'' *• ^ t l ( * ^ ® -* ♦♦ . ^ w' 

^g-iaaj 2j i C..^ w j-i 

j*i Sr» t c4Ji j ji jju S? aii ;^4 p 

.cJUJj Ujj cJTjIIj (cJoIp 


"Va Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana 
orang-orang yang Engkau ben petunjuk, berilah 
aku perlindungan sebagaimana orang yang telah 
Engkau lindungi, uruslah aku sebagaimana 
orang yang telah Engkau urus. Berilah berkah 
apa yang Engkau berikan kepadaku, jauhkan aku 



<128 > 


dari kejelekan apa yang Engkau tetapkan. 
Sesungguhnya Engkau yang menjatuhkan qada' 
(ketetapan), dan tidak ada orang yang membe¬ 
rikan hukuman kepada-Mu. Sesungguhnya 
orang yang Engkau cintai tidak akan hina dan 
orang yang Engkau musuhi tidak akan mulia. 
Maha Suci Engkau, wahai Rabb kami dan Maha 
Tinggi Engkau." 1 

ai j#ii -ii7 

y / / ** / 

tdi_ z+yte' j_* tiiia5w 


'i ^ dL 

. oJL^i J* c3f cjf 


1 . Ashhabussunan, Ahmad Darimi, Hakim dan Baihaqi. Di 
antara dua kurung menurut riwayat Baibaqi, Shahih 
Tirmizi, 1/144, Shahih Ibnu Majah, 1/194, Irwa'ulghalil, 
Al Albany 2/172. 



<129 > 


"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 
dengan keridho'an-Mu dari kemurkaan-Mu, dan 
dengan keselamatan-Mu dan siksaan-Mu. Aku 
berlindung kepada-Mu dari ancaman-Mu. Aku 
tidak membatasi memuji-Mu. Engkau adalah 
sebagaimana yang Engkau sanjungkan kepada 
diri-Mu sendiri." 1 


JU iUj t J —m -118 

A o s / .9 /•/ ^ o { s 4 o ». ✓ A A o (s 

y?y ccAJlj 

^ (S ^ 

viJUt»ip ol 





Ashhabussunan dan Imam Ahmad. Shahih Tirmizi, 
3/180, Shahih Ibnu Majah, 1/194, Irwa'ul Ghalii 2/175. 



- < 130 > 


^.,'rgyJj iiilj (j^ Jjj y>!>J 

.2} jji£j ^4 


"Ya Allah, sesungguhnya kami menyembah- 
Mu, kepada-Mu kami shalat dan sujud, kepada- 
Mu. Kepada-Mu kami menuju. Kami meng¬ 
harap Rahmat-Mu, khawatir terhadap siksa-Mu, 
sesungguhnya siksa-Mu terhadap orang kafir 
adalah nyata. Ya Allah, sesungguhnya kami 
minta tolong kepada-Mu, minta ampunan 
kepada-Mu, kami selalu memuji-Mu dengan 
kebaikan, kami tidak kufur kepada-Mu, beriman 
kepada-Mu, kami tunduk kepada-Mu dan kami 
berlepas dari siapa yang mengingkari-Mu. " 1 


1 . Riwayat Baihaqi, Sunan AhKubro, sanadnya shahih, 
2/211, Al-Albani menshahihkannya, Irwa'ul Ghalil, 
2/170, hadits ini mauquf pada Umar. 



<131 > 


33 

ZIKIR SETELAH SALAM 
SHALAT WITIR 

(x3) _aJt iliJUJl Obv~*> —119 

. C-jj 

"Maha suci (Engkau Ya Allah), Raja Yang 
Maha suci, Rabb-nya para malaikat dan 
malaikat fibril." ' 

34 

DOA SAAT GUNDAH DAN DUKA 



J\ $]» -120 


1 . Nasa'i, 3/244, Daruqutni. Tambahannya terdapat dalam 
riwayat Daruqutni, 2/31 dan sanadnya shahih. Zadul 
Ma'ad, tahqiq Syuaib dan Abdulqadir Ai-Arna'uth 
1/377. 



< 132 > 


l ! g—® tdlwf ^1 

djjtf :k&- 

,o c4!U- t dil y> j& 

u-j-f &I* j( jf 

j*—Ip ^ 4 j OyliUl j? 

£.—jj oTyiJl JJu%j <1M i2}jlS’ t-4^1 

m'* O y 

. O * ' 0 y y 0 ? y 1** 

->jf 0\*rj <.{£jA*p jjjj c^-Ji 

-* <- “ ^ 

S' - - ,- ' - 

. ^oJ6 v—Ju&ij 


"Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba- 
Mu, anak dari hamba-Mu, ubun-ubunku 
(nasibku) ada di tangan-Mu, telah lalu hukum- 
Mu atasku, ketetapan-Mu atasku adil, aku 
mohon kepada-Mu dengan perantara semua 
nama milik-Mu yang Engkau namakan sendiri, 



<133 > 


atau Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau 
Engkau ajarkan seseorang dari hamba-Mu, atau 
Engkau rahasiakan dalam ilmu ghaib-Mu di 
sisi-Mu. jadikanlah Al-Quran sebagai penawar 
hatiku, cahaya dalam dadaku, penghapus dukaku 
dan pengusir keluh kesahku." 1 


^ J\ yin -121 

X X "* / 

. Upj Jijdt 


"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepa- 
da-Mu dari keluh kesah dan rasa sedih, dari kele¬ 
mahan dan kemalasan, dan sifat bakhil dan pe¬ 
nakut, dari cengkraman utang dan penindasan " 2 


1 . Ahmad, 1/391, dishahihkan oleh Al-AI Bany. 

2 . Bukhari, 7/158: "Adalah Rasulullah memperbanyak 
(membaca) doa ini," Bukhari, Fathulbaari, 11/173. 



< 134 > 


35 

DOA UNTUK KESEDIHAN 
YANG MENDALAM 


V tpkit paill ffl alt ^ -122 

4—ij Si j*j*i\ L->j aiii ait 

^ / s yy 

Ojj _^e-Oj <iJJl V) 

Lj3 

/ / 


"Tiada ilah selain Allah Yang Maha Agung dan 
Maha Lembut, Tiada ilah selain Allah Rabb 
Arasy yang agung. Tiada ilah selain Allah Rabb 
langit dan bumi dan Rabb Arasy yang mulia." 1 


. Bukhari, 7/154, Muslim, 4/2092. 



< 135 > 


*A4 -123 

X- s * s O / 

0 i 0 */ 0^ « • o | »j' t, 

cj-P as> 

. cjf VI AJI V cilr 

"Ya AZZaZz, rahmat-Mu aku harapkan, janganlah 
Engkau serahkan (segala urusanku) atas diriku 
walau sekejap mata, perbaikilah segala urusan¬ 
ku, tiada ilah selain Engkau." 1 

cJf ai» -i -124 

. jljlkll blS” 

"Tiada ilah selain Allah, Maha suci Engkau 
sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang 
yang Zalim." 2 



1 . Ahmad 5/42, Shahih Abu Daud , 3/959. 

2 . Tirmizi, 5/529, Hakim, dia menyatakan shahih dan 
disetujui oleh Az-Zahabi 1/505. Shahih Tirmizi, 3/168. 



< 136 > 


Ul^ 25jif V isi isi -125 

"Allah adalah Rabb-ku, aku sedikitpun tidak 
menyekutukan-Nya." 1 


36 

DOA SAAT BERTEMU MUSUH 
DAN PENGUASA 


o o * \ O S' I * O fi ss 


"Ya Allah, sesungguhnya aku menjadikan 
Engkau di leher mereka (agar kekuatan mereka 
tidak berdaya) dan aku berlindung dari 
keburukan mereka." 2 


1 • Abu Daud, 2/87, Shahih Ibnu Majah, 2/335. 

2 . Abu Daud, 2/89, disbahihkan oleh Hakim dengan 
persetujuan Az-Zahaby, 2/142. 



<137 > 


cJfj cJt —127 

<. i Jj^r' «JLb 


. Jjlii dLj 


"Ya Allah, Engkau adalah lenganku (peno- 
longku). Engkau adalah Pembelaku. Dengan 
pertolongan-Mu aku beraktifitas, dengan perto- 
longan-Mu aku menyergap dan dengan perto¬ 
longan-Mu aku berperang." 1 




-128 


"Cukup bagi kami Allah sebaik-baik pelindung " 2 


\ Abu Daud, 3/42, Tirmizi, 5/572, Shahih Tirmizi, 3/183. 
2 . Bukhari, 5/172 



<138 > 


37 

DOA SAAT MENGHADAPI 
PENGUASA ZALIM 


Lj j^JUt -129 

[>• c/’ vjj 

^ ^ S s s 

<.£}£)'%>• ja cO^i jj oS\3 

/ / ' / #* S' 

& ' 't so* oto t* s f 6 'i s s °. * 

jP jl ^ i ?jib Jl 

K '<d\ S?j 4^3 jUj J^-j 


r- ?f 


"Ya Allah, Rabb langit dan bumi, Rabb 'Arasy 
yang agung, jadilah pendampingku dari fulan 
bin fulan dan kelompoknya dari makhluk-Mu, 
(agar) tidak ada seorang pun dari mereka 
berlaku sewenang-wenang terhadapku atau 
melampaui batas, pembelaan-Mu amatlah besar, 



< 139 > 


pujian terhadap-Mu amatlah agung, dan tiada 
ilah selain Engkau." 1 


j—. >1 t ^T' <051 -130 

f • O f/ ■* « i f l ^ £ z' f i' f t O z' 

Oa Jpl 4ill (,\ju^p 

l'j. _A 4_II _S' 4JJ'_! 3jpt 

Z' ✓ / z' z' 

jj—JiAj 0' ^ ~J' o' 

✓ z' z' z' 

!5j—1p jzi jz» 4<UiU *i[t 

tAPlljjlj Aptfij c0*)\3 

'jLJr ^ ^ c^ij IrJ' 


. Bukhari, Al-Adabul-Mufrad, no. 707 



< 140 > 


jp} *lj\i Jir [• 

(x3) A\ Vj tdiil»' 


"Allah Maha besar, Allah lebih mulia dari 
seluruh makhluk-Nya, Allah lebih mulia dari 
apa yang aku takuti, aku berindung kepada 
Allah yang tiada ilah selain Dia, Yang 
mengendalikan langit tujuh hingga tidak runtuh 
ke bumi kecuali denga izin-Nya dari kejahatan 
hamba-Mu fulan dan bala tentaranya serta 
pendukung-pendukungnya dari golongan jin 
dan manusia. Ya Allah, jadilah pendampingku 
dari keburukan mereka, pujian terhadap-Mu 
amatlah agung, perlindungan-Mu amatlah 
besar, Maha suci nama-Mu dan tiada ilah 
selain-Mu." 1 


Bukhari, AI-AdabulMufrod, no. 708, dishahihkan Al- 
Albany, Shahih Al-Adabul Mufrod, no. 546. 



<141 > 


38 

DOA ATAS MUSUH 

JjU -131 

tv— A ^ jAl t<— j\— oxJl 

. o o 

o-«i i' ' 0^0 0 

"Ya Allah yang menurunkan kitab, Maha cepat 
perhitungan-Nya, hancurkanlah pasukan-pasu¬ 
kan (musuh), Ya Allah kalahkanlah mereka dan 
goyahkanlah mereka." 1 

39 

DOA SAAT TAKUT TERHADAP 
SUATU KAUM/KELOMPOK 


Muslim, 3/1362. 



< 142 > 


.cli Uw j^Tl -132 

"Ya A/Za/j, lindungilah saya dari mereka dengan 
apa yang Engkau kehendaki. “ 1 

40 

DOA SAAT MENGALAMI 
KERAGUAN DALAM IMAN 

133- 

> Berlindung kepada Allah 

> Menghentikan keraguannya 2 

. «U.c-^oT -134 

"Aku beriman kepada Allah dan para Rasul- 
Nya ." 3 


1 . Muslim 4/2300. 

2 . Bukbari, Fathuibaari, 6/336, Mus/im, 1/120. 

3 . Muslim, 1/119-120. 



< 143 > 


2SSft > > -135 

l=e. 

4 Cp ^ 3*3 o^ 5 •'3 


"Dialah Yang awal dan Dialah yang akhir, 
Dialah Yang nyata dan Dialah yang 
tersembunyi, dan Dia mengetahui terhadap 
segala sesuatu. "(QS. Al-Hadid: 3) 1 


41 


DOA AGAR DAPAT 
MELUNASI UTANG 


jp diS-~ ^Jk\ j#Jl -136 

3Jl j —«j 


. Abu Daud, 4/329, Shahih Abu Daud, 3/962. 



< 144 > 


"Ya Allah, cukupilah aku dengan (rezeki)-Mu 
yang halal (hingga aku terhindar) dari yang 
haram. Perkayalah aku dengan kenikmatan-Mu 
(hingga aku tidak minta kepada) selain-Mu." 1 

|U«i' & dJb ijfcf J\ ^ -137 

/ / / / 

• 

> Terjemahnya Lihat no. 121 
42 

DOA SA'AT RAGU DALAM 
SHALAT DAN BACAANNYA 

OUal^J' <&b ijP' -138 



. Tirmizi, 5/560, Shahih Tirmizi, 3/180. 



< 145 > 


"Aku berlindung kepada Allah dari setan yang 
terkutuk," 

Lalu setelah itu meludahlah ke 
kiri 3 kali. 1 


43 

DOA ORANG YANG 
MENGALAMI KESULITAN 

LJ*sr \^ V) S? j#Jl -139 

C-4 _lil jJl JJu^i cJij 

• 

"Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali apa 
yang Engkau mudahkan, dan tidak ada yang 
sulit jika Engkau menghendakinya mudah." 1 


\ Muslim, 4/1729, dari hadits Utsman bin Al-'Aash ra, 
beliau berkata: "Aku laksanakan hal itu maka Allah 
menghilangkan (gangguan tersebut) dariku." 



< 146 > 


44 

UCAPAN ORANG YANG 
MELAKUKAN DOSA 

140- "Setiap hamba yang melaku¬ 
kan perbuatan dosa, lalu dia ber- 
suci, lalu bangun untuk shalat dua 
rakaat, kemudian dia istighfar, 
niscaya Allah ampuni dosanya." 2 

45 

DOA MENGUSIR SETAN 
DAN BISIKANNYA 

141- Ta'awwuz (baca: A'uzubil- 
la h i m i n asyyaitani rraj iim ") 3 


\ Shahih Ibnu Hibban, no. 2427, Ibnu Sunny, no. 351, 
Al-Hafiz berkata bahwa hadits ini shahih, Di shahihkan 
oleh Abdutqadir At-Arna'uth, Takhrijulazkar An- 
Nawawi, hal 106. 

2 . Tirmizi, 2/257, Shahih Abu Daud, 1/283. 

3 . Shahih Tirmizi, 1/77, QS Al-Mu'minuun: 98-99. 



<147 > 


142- Mengucapkan azan. 1 

143- Berzikir dan membaca Al- 
Quran. 2 


46 

DOA SAAT MENGALAMI HAL 
YANG TIDAK DIINGINKAN 

Jji 3 s.Q> Uj disi -144 

"Allah telah mentacjdirkannya dan apa yang Dia 
kehendaki Dia lakukan." 3 


\ Muslim, 1/291, Bukhari, 1/151. 

2 . "Jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan, 

sesungguhnya setan lari dari rumah yang didalamnya 
dibacakan surat Al Baqarah" Muslim 1/539. 

Termasuk yang dapat mengusir setan adalah zikir 
pagi dan petang, zikir saat berangkat dan bangun 
tidur, zikir masuk dan keluar rumah, zikir masuk dan 
keluar masjid, dan zikir lainnya yang disyariatkan 
seperti membaca ayat kursi saat berangkat tidur, 
membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah dll. 

3 . "Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh 
Allah dari mu'min yang lemah dan semuanya baik. 
Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat 



< 148 > 


47 

UCAPAN BAGI ORANG YANG 
MENDAPATKAN KELAHIRAN 
DAN JAWABANNYA 


td-U i—jjA^3 kiU 4Jl U j\j —145 

iaJ—il *__bj t o,—al^j! o jSw»j 


y ✓ •* ^ / 

■°j* ^3 J J 


“Semoga Allah memberkahimu atas pemberian - 
Nya kepadamu, engkau layak bersyukur , 
(semoga) anakmu cepat dewasa dan engkau 
diberi nzki berupa baktinya kepadamu " 


bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan 
lemah, jika menimpamu sesuatu jangan katakan 
seandainya aku lakukan ini dan itu, akan tetapi 
katakanlah: "Allah telah mentaqdirkannya dan apa 
yang Dia kehendaki Dia lakukan", karena ucapan 
"seandainya" akan membuka (peluang bagi) 
perbuatan setan". Muslim 4/2052 



< 149 > 


Bagi yang diberi ucapan sela¬ 
mat, hendaknya menjawab: 


411 'd& 411 2ij u; 


viLljJ cdii* 4ll i«LL3jjj j:? 


"Semoga Allah memherkahimu dan membalas¬ 
mu dengan kebaikan dan engkau diberi rizki 
seperti itu dan balasanmu dilipatgandakan." 1 


48 


DOA PERLINDUNGAN 
BAGI ANAK 

oUlSO 2U>f-146 

£& jr >3 jir 


. Shahihul Azkar An-Nawawi, Salim Al-Hilaly, 2/713. 



< 150 > 


"Aku berlindung kepada Allah untukmu berdua 
dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, 
dari segala setan, binatang yang berbisa dan ain 
(pandangan mata) yang menimpanya (yang 
dapat mengakibatkan sakit)."' 


49 

DOA KEPADA ORANG SAKIT 


. 411 f.O> 01 j°j^p [j *\j S ? -147 

“Tidak mengapa, semoga sakitmu ini membuat 
dosamu bersih, Insya Allah." 2 


Jf*j —Uj 411 Jllvf -148 

o 0 £ a ° 

(x7) 01 


"Saya mohon kepada Allah yang Mulia pemilik 


1 • Rasulullah % berdoa untuk perlindungan Hasan dan 
Husain dengan doa di atas. Bukhari, 4/119. 

2 . Bukhari, Fathulbaari, 10/118. 



<151 > 


'Arasy Yang Agung, agar Dia menyembuh- 
kanmu." 

> Dibaca 7 kali. 1 


50 

KEUTAMAAN MENGUNJUNGI 
ORANG SAKIT 

149. Beliau (Rasulullah %) bersab¬ 
da: "Jika seorang menjenguk sau¬ 
daranya yang muslim (yang 
sedang menderita sakit), maka 
seakan-akan dia berjalan-jalan di 
surga hingga duduk. Apabila 
sudah duduk, maka dituruni rah¬ 
mat dengan deras. Apabila dia 


'. "Setiap muslim yang mengunjungi orang sakit yang 
belum datang ajalnya kemudian dia membaca (doa 
diatas) 7 kali, maka (pasien tsb) akan disembuhkan." 
Shahih Tirmizi, 2/210, Shahih a!-Jami' 5/180. 



< 152 > 


berkunjung di pagi hari maka 
tujuh puluh ribu malaikat mendoa¬ 
kannya agar mendapat rahmat 
hingga sore. Apabila dia berkun¬ 
jung di sore hari, maka tujuh 
puluh ribu malaikat mendoakan¬ 
nya agar diberi rahmat hingga 
pagi." 1 


51 

DOA ORANG SAKIT YANG 
TIDAK DAPAT SEMBUH 

--150 

.JsH\ 


Tirmizi, Ibnu Majah, Shahih Ibnu Majah, 1/244, Shahih 
Tirmizi, 1/286. Ahmad Syakir menyatakan bahwa 
hadits tersebut adalah shahih. 



<153 > 


"Ya Allah, ampunilah dosaku, berilah rahmat 
kepadaku dan temukan aku dengan teman yang 
tinggi derajatnya (para nabi dan orang 
shaleh). "■ 


151- "Rasulullah % saat akhir 
hayatnya memasukkan kedua 
tangannya ke dalam air lalu meng¬ 
usap wajahnya seraya membaca: 

. oijSCu oi 4 ii vi 4J1 H 

"Tiada ilah selain Allah, sesungguhnya setiap 
kematian ada sekaratnya." 1 2 


Aji 'j <0lj <01 ^1 i}\ 'j -151 
'j OJ-J-J i»l aS\ 'j il 


1 . Bukhari, 7/10, Muslim, 4/1893 

2 . Bukhari, Fathulbaari, 8/144 



< 154 > 


tij &Juji is Sn h\ fy V iii £1*.> 

Slj Sy~ Slj <&' '^\ 

iiiu h\ 


"Tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. 
Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, 
tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, 
tidak ada sekutu bagi-Nya, tiada Tuhan selain 
Allah, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian. 
Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada daya 
dan kekuatan, kecuali dengan pertolongan 
Allah."' 


52 

MEMBIMBING (TALQIN) 
ORANG YANG SEKARAT 

153-"Siapa yang akhir ucapannya: 


. Shahih Tirmizi, 3/152, Shahih Ibnu Majah, 2/317. 



< 155 > 


"Laa Ilaaha Illallah" dia akan 
masuk syurga." 1 


53 

DOA SAAT TERKENA MUSIBAH 


(.0}«r'j ^ij aJj b f ! -154 

^ V o 

i o-'. f O . « O ^ . 0 ^ f 

J i/»*®* ^ 



"Sesungguhnya kita milik Allah, dan kita akan 
kembali kepada-Nya. Ya Allah, berilah aku 
pahala atas musibah yang menimpaku dan 
gantilah darinya berupa kebaikan bagiku." 2 


1 Tirmizi, Ibnu Majah, Shahih Tirmizi, 3/152, Shahih Ibnu 
Majah, 2/317. 

2 . Muslim, 2/632 



< 156 > 


54 

DOA SAAT MEMEJAMKAN 
MATA MAYAT 


(sebut namanya) _! >1 -155 

o A j. o 

J ♦ | #, i/ y' 0'y 8 / • • X y y y y 

Oj U aJj UJ ^ <uiip 

4__J <3 <J 

y y y y 

o . 

• ^ 

"Ya Allah, ampunilah fulan (sebut namanya) 
angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang 
mendapat petunjuk. Hendaklah Engkau menjadi 
pengganti (memelihara) untuk anak turunan¬ 
nya. Ampunilah kami dan dia wahai Tuhan 






< 157 > 


Penguasa alam. Luaskan baginya dalam kubu¬ 
rannya dan berilah penerangan di dalamnya." 1 


DOA DALAM SHALAT 
JENAZAH 


c4-$j °jAt) -156 

<X —tilp LapIj 
s-liJlj A«L%*plj (Ai^-kLa 

«'• O £ .0 

C.—— ^ AAj j J 


Ijli Ajjjfj 'jd$\ 


. Muslim, 2/634 



< 158 > 


c4_ Ia( ja \tAifj cfl/i 'ja \ 

y y y y y y 

y O 0 y 0 0 

•* l ^ / ti ■* I . ® f' 0 y 0 . oy, . 0 ^ 

l<£?xj\ <U^Olj ^4^-jj ijA I j~r 

(jUJl c-jIJLpj) jA\ t-JlAp ^ ojplj 


"Ya Allah, ampunilah dia (mayat), berilah 
rahmat kepadanya, selamatkan dia, ampunilah 
dan tempatkanlah di tempat yang mulia (surga), 
luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air 
salju dan es. Bersihkan dia dan kesalahan, 
sebagaimana Engkau membersihkan baju yang 
putih dari kotoran, berilah rumah yang lebih 
baik dari rumahnya (di dunia), berilah keluarga 
(atau istri di syurga) yang lebih baik daripada 
keluarganya (di dunia), istri (atau suami) yang 
lebih baik daripada istrinya (atau suaminya di 
dunia), dan masukkanlah dia ke syurga, jagalah 
dia dari siksa kubur dan neraka." 1 


. Muslim, 2/663. 



< 159 > 


>1 -157 

c U J c U ^ cLtejlP^ cUbLdUu^ 

»* / / / // -- / 

■f ^ $ii cViiSfj tf/ij 

0» J''®*''/: O-''' T.O .*. T-' O fC 

*i ^1 t oUj^I Js- 

. &u uLai *ij 5>f 


"Ya Allah, ampunilah orang yang hidup 
diantara kami dan yang mati, orang yang hadir 
diantara kami dan yang tidak hadir, laki-laki 
maupun perempuan. Ya Allah, Orang yang 
Engkau hidupkan diantara kami, hidupkan 
dengan memegang ajaran Islam, dan orang yang 
Engkau matikan diantara kami, matikan dengan 
memegang keimanan. Ya Allah, jangan meng- 



< 160 > 


halangi kami untuk memperoleh pahalanya dan 
jangan sesatkan kami sepeninggalnya." 1 


_ 158 

✓ / ** / ^ 

j 4—3 [y 4is 

/ / / / /•/ / / / 

J—fcl C—J'j ijUJl oliAPj 
cJf £A$ il 


■ (U-> 


"Ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan dalam 
tanggungan-Mu dan tali perlindungan-Mu. 
Peliharalah dia dari fitnah kubur dan siksa 
neraka. Engkau adalah Maha Setia dan Maha 
Benar. Ampunilah dan belas kasihanilah dia . 


. Ibnu Majah 1/480, Shahih Ibnu Majah, 1/251. 



<161 > 


Sesungguhnya Engkau Dzat Yang Maha 
Pengampun lagi Penyayang." 1 


j$Jl -159 

(.4— i\JS> pjS- C-J'j 

z' Z' z' yy 

O ✓ #5 y y O 

olj ^ L^lz® OlT 0} 

y & yy 

fOy 0 y y y • 0 4 . X 

.<UP jjbn^S Ulw^a OlT 


"Ya Allah, (mayat ini) adalah hamba-Mu, anak 
dari hamba-Mu, dia membutuhkan rahmat-Mu, 
Engkau tidak membutuhkan untuk menyiksa¬ 
nya. Apabila dia baik, tambahkanlah kebaikan¬ 
nya, dan apabila dia buruk maka ampunilah 
dosanya." 2 


1 . Shahih Ibnu Majah 1/251. Abu Daud 3/211. 

2 . Hakim, dia menyatakannya shahih, disetujui oleh Az- 
Zahaby, 1/359. Ahkaamuljanaaiz, Al-Albaany, hal. 125. 



< 162 > 


56 

DOA UNTUK 
MAYAT ANAK KECIL 


J$\ °ja ijsA $J» -160 

"Ya Allah, lindungilah dia dari azab kubur. " 

Baik juga jika membaca doa 
berikut: 


c<SjJ-lljJ i^4^' 

U^-u<b J-flj buA-ij 

—Ia» cU^j^r' <k>. j*iap'j 

s' S' s' S S S S 

aJusr i akrij 

✓ / / ** x // 



< 163 > 


i^«4 \J&- ijli 

ttffcCA °J*\ IjLl t <dAl 

•" ^ o’ XX 

. L)l«AJ^b La1»j 


"Ya Allah, jadikanlah kemalian anak ini sebagai 
pahala dan simpanan bagi kedua orang tuanya 
dan pemberi syafaat yang dikabulkan doanya. Ya 
Allah, dengan musibah ini, beratkanlah timba¬ 
ngan perbuatan mereka dan berilah pahala yang 
a 8 un 8- ^ak ini kumpulkan dengan orang- 
orang yang shaleh dan jadikanlah dia dipelihara 
oleh Nabi Ibrahim. Peliharalah dia dengan 
rahmat-Mu dari siksaan neraka jahim."' 


Hadits pertama diriwayatkan oleh Malik dalam Al- 
Muwatha', 1/288, Ibnu Abi Syaibah, Al-Mushannaf , 
3/217, Ba ihaqi, 4/9. Sanad nya dishahihkan oleh 
Syua'ib Al-Arna'uth, Tahqiq Syarhussunnah Lil Baghawi 
5/357. Hadits kedua terdapat dalam Al-Mughni, Ibnu 
Qudamah, 3/416, Durus Muhimmah U Aammaati/- 
ummah, Syekh Bin Baaz, hal. 15) 



< 164 > 


<d«rl j^iJi -161 

* „ t, 

•'rr'j 


"Ya Allah, jadikanlah kematian anak ini sebagai 
simpanan pahala dan amal baik bagi kami. “ 1 


57 

DOA TA'ZIAH 


tatapi U <0j tjb-f U 01 —162 

t» /■ > j/ f o o 

J^-U G*UP 

f' 'f 

o ^ ~H_iJ 

s 

"Sesungguhnya bagi Allah apa yang Dia ambil 
dan baginya pula apa yang Dia berikan. Segala 



JO 


*. Al-Baghawi, Syarhussunnah, 5/35 7, Abdurrozzaq, no. 
6588, Bukhari, 2/113. 



<165 > 


sesuatu baginya ada memiliki masa-masa yang 
telah ditetapkan, hendaklah kamu bersabar dan 
mohon pahala (dari Allah)" 

Baik juga jika dengan ucapan 
berikut: 

' ' o ^ t ^ o f 

<d>l' 



"Semoga Allah memperbesar pahalamu, dan 
kamu bisa berkabung dengan baik serta mayat¬ 
nya diampuni oleh Allah." 1 

54 

BACAAN SAAT MEMASUKKAN 
MAYAT KE LIANG KUBUR 

<*ii! — 163 




\ Bukhari, 2/80, Muslim, 2/636. Al-Azkar, hal. 126. 



< 166 > 


"Dengan menyebut nama Allah dan atas 
sunnah Rasulullah." 1 

55 

DOA SETELAH PEMAKAMAN 

-i64 

“Ya Allah, ampuni dan teguhkanlah dia " 2 

60 

DOA ZIARAH KUBUR 

ij A <■ j'ja]' -165 


*■ Abu Daud, 3/314, dengan sanad yang shahih, Ahmad 
juga meriwayatkan dengan sanad yang shahih dengan 
lafaz: Bismillah Wa'alaa Millati Rasululillah. 

2 . Jika selesai menguburkan mayat Rasulullah & berdiri 
dan bersabda: "Mintalah ampunan untuk saudaramu 
dan mohonkan untuknya keteguhan, karena sekarang 
diar sedang ditanya." Abu Daud, 3/315, dishahihkan 
Hakim dan disetujui oleh Az-Dzahaby, 1/370. 



< 167 > 


dill j-Ui t)l Ulj J^Jl 

© °~'0 *\t \ t * ' * " ' O t O / 

*0il pp-jjj) dyi?-^ 

ftj i3 1\ j U & 

,<L3l*Jl 


s 

Semoga kesejahteraan untukmu, wahai 
penghuni kuburan dari orang-orang mu’min 
dan muslim, dan sesungguhnya kami lnsya 
Allah akan menyusul kalian (Semoga Allah 
merahmati orang yang mendahului diantara kita 
dan mereka yang meyusul kemudian). Saya 
mohon kepada Allah untuk kami dan kalian 
keselamatan." 1 


. Muslim, 2/671, Ibnu Majah, 1/494. Di antara dua tanda 
kurung adalah hadits Aisyah ra dalam riwayat Muslim, 
2/671. 



<16S> 


61 

DOA KETIKA ADA BADAI 


'dSLJ J\ -166 

.S* S, 0 ^ I * 0 A f s 

. Ia jJ> ^ i^plj 

"Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada- 
Mu kebaikannya dan aku berlindung kepada-Mu 
dari keburukannya." 1 


^3 Aa> dlftl J\ j^JUl -167 

As s A s s 

si . O A fjrs O I O*". .s O» . 

dJu i**■! C-JLjj' w ^ 

s S s S 

j j cU tlfcjJo ^ 

. cJL/jf 


. Abu Daud 4/326, Shahih Ibnu Majah, 2/305. 



< 169 > 


"Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada- 
Mu kebaikannya, kebaikan apa yang terdapat 
padanya dan kebaikan apa yang dibawanya. Aku 
berlindung kepada-Mu dari keburukannya, 
keburukan yang ada padanya dan keburukan 
yang dibawanya." 1 


62 

DOA SAAT MENDENGAR PETIR 





-168 




o* 




j 


"Maha suci Allah yang petir bertasbih dengan 
memujinya dan begitu juga para malaikat, 
karena takut kepada-Nya" 2 


'■ Muslim, 2/616, Bukhari, 4/76. 

2 . Al-Muwattha', 21992, Al-Albany berkata sanadnya 
shahih secara mauquf. 



<170 > 


63 

DOA MINTA HUJAN 


L4y LiUi tX*f j#J» -169 

X / '' 

. J^T ^ U y 

* - ' ' ' 
"Ya Allah, berilah kami hujan yang merata, 
menyegarkan tanaman, bermanfaat, tidak 
membahayakan. Kami mohon hujan secepatnya, 
tidak ditunda-tunda." 1 


-170 

. £ 

. UiPl 


"Ya Allah, berilah kami hujan." 2 

jL.1 j#Ji-171 


\ Abu Daud 1/303 dengan sanad shahih. 
2 . Bukhari, 1/224, Muslim, 2/613. 



<171 > 


I 2}jJu' 




J 


"Ya Allah, tunaikanlah hujan kepada hamba- 
Mu, temak-temak-Mu, berikan rahmat-Mu 
dengan merata, dan suburkan tanah-Mu yang 
tandus." ' 


64 

DOA JIKA TURUN HUJAN 

ustf -172 

“Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat 
(untuk manusia, tanaman dan binatang)." 1 2 

65 

ZIKIR SETELAH TURUN HUJAN 


1 . Abu Daud, 1/305. Al-Adzkar oleh An-Nawawi, hal. 150 

2 . Bukhari, Fathulbaari, 2/518 



<172 > 


. J^aij 'SJoj> -173 

"Kami diberi hujati dengan anugrah dan rahmat 
Allah." ' 


66 

DOA AGAR HUJAN BERHENTI 

$j» .d* d>> j#ii -174 

cdjijSf' O jia j j ct-Jl jkJlj 

"Ya Allah, hujanilah disekitar kami, jangan 
kepada kami. Ya Allah, berilah hujan ke dataran 
tinggi, beberapa anak bukit, perut lembah dan 
kepada tanah yang menumbuhkan pepohonan." 2 


Bukhari, 1/205, Muslim, 1/83 
2 . Bukhari, 1/224, Muslim, 2/614. 



<173 > 


67 

DOA SAAT MELIHAT HILAL 
(Bulan Tanggal Satu) 


l_ 4 * 4_I af J 4 it ii -175 

&SCJ13 coUJvij 






J U 


4iSt idJbjj 


4, 

O 


"Allah Maha Besar. Ya Allah, tampakkanlah 
bulan tanggal satu itu kepada kami dengan 
membawa keamanan dan keimanan, keselamatan 
dan Islam serta mendapat tauficj untuk 
menjalankan apa yang Engkau senang dan rela. 
Tuhan kami dan Tuhanmu (wahai bulan tsabit) 
adalah Allah." 1 


1 . Shahih Tirmizi, 3/157 



< 174 > 


68 

DOA SAAT BERBUKA PUASA 


iJjjj—^ Ul ail —176 

.Al «•& 01 c-Oj 


"TeZa/i hilang haus, dan urat-urat telah basah 
serta pahala akan tetap, Insya Allah." 1 

diiU ^ ^ii -177 

J of JiT ^_Jl 

^ - * ' ' 


"Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada- 
Mu dengan rahmat-Mu yang meliputi segala 
sesuat, supaya memberi ampunan atasku." 2 


Abu Daud, 2/306, dll. Shahihul Jami’, d/209. 
2 . Ibnu Majah, 1/557, Syarah Al-Adzkar, 4/342. 



<175 > 


69 

DOA SEBELUM MAKAN 


178- Jika kalian makan, bacalah: 


jika lupa diawal makan 
bacalah dipertengahannya: 


^ . o 

maka 


j <Uji J JLj 

"s’ " ^ ^' s \ , 

"Dengan menyebut nama Allah di awal dan 
akhirnya." 1 


179- Siapa yang Allah beri rizki 
berupa makanan, hendaklah dia 
mengucapkan: 


1 ^ gll l 


. Ibnu Majah, 1/557, Syarah Al-Adzkar, 4/342 



< 176 > 


"Ya Allah, berkahilah kepada kami apa yang ada 
didalamnya dan berilah kami rizki berupa 
makanan yang lebih baik darinya." 

Siapa yang diberi rizki minuman 
susu, hendaklah membaca: 

. & tojj & nJ ^ 

"Ya Allah, berilah kami berkah dengan 
minuman itu dan berilah tambahan lagi 
daripadanya." 1 


70 

DOA SETELAH MAKAN 

cljjfc <UJ Xg^xJl —180 

* ✓ / ^ z' 

^ % y j, o* 

^ o' ** . »/ ? °* 0 ° 'H'» ' ' 

■ 0 j* * j if* uy~ r? o* 

* / jS ^ 


. Tirmizi, 5/506, Shahih Tirmizi, 3/158. 



<177 > 


"Segala puji hanya bagi Allah yang telah 
memberi saya makanan ini, dan telah 
merizkikannya tanpa daya dari kekuatan 
dariku." 1 


L4* '>sr Lu^ aL -isi 
(Slj ^4® ^34» 

, *0S o '0 -**.*'' 

. UJJ <UP 2 J 


"Segala puji bagi Allah dengan pujian yang 
banyak, yang baik dan yang mengandung ke¬ 
berkahan didalamnya, bukan pujian yang tidak 
dianggap dan tidak dibutuhkan oleh Tuhan 
kami." 2 


>. Ashhabussunan kecuali Nasa’i, Shahih Tirmizi, 3/159. 
2 . Bukhari, 6/214, Tirmizi, 5/507. 



<178 > 


71 

DOA UNTUK ORANG YANG 
MENYEDIAKAN MAKANAN 


O y y— yy . y O • 0 J t o t . y & J t t 

‘(+ 4 — ^ “182 

0 A 0 y 0 y 0 > # 8 y 


"Ya Allah berkahilah bagi mereka atas apa yang 
Engkau berikan rizki kepada mereka dan am¬ 
punilah serta kasihilah mereka." > 


72 

DOA BAGI ORANG YANG 
MEMBERINYA MINUM 
ATAU INGIN MEMBERINYA 


. Muslim, 3/1615. 



<179 > 


^ ji 'r*' ^ -183 

.i ***' ® '' 

• <y 


"Ya Allah, berilah rizki berupa makanan bagi 
siapa yang telah memberikan saya makan dan 
berilah rizki minuman bagi siapa yang 
memberikan saya minum." 1 


73 

DOA KEPADA ORANG YANG 
MEMBERINYA BUKA PUASA 

>SUl84 

✓ * 


1 . Muslim, 3/126 



< 180 > 


“Telah berbuka di sisi kamu orang-orang yang 
berpuasa, makanan kamu telah dimakan oleh 
orang yang mulia, dan para malaikat telah 
mendoakan kalian." 1 


74 

DOA ORANG BERPUASA JIKA 
DIHIDANGKAN MAKANAN 
SEDANG DIA TIDAK BERBUKA 

185- Jika kalian diundang, penuhi¬ 
lah. Jika sedang puasa, doakanlah 
dia, jika tidak puasa, makanlah. 2 

75 

UCAPAN ORANG BERPUASA JIKA 
DICACI SESEORANG 


'• Abu Daud 3/367. Al-Albany, Takhrijulkalim, hai. 103. 
2 . Muslim, 2/1054) 



<181 > 


. jUCp J 3 I $ -186 

"Sungguh saya sedang puasa, sungguh 
saya sedang puasa.“ 1 

76 

DOA SAAT MELIHAT POHON 
YANG BARU BERBUAH 

“iijbj c u j d iJjU -i87 

cil^i_ ^3 d d 

tfjii J d 2 ]jUj 

"Ya AZZa/i, berilah berkah buah-buahan kami, 
berilah berkah kota kami, berilah berkah 
gantungan kami dan berilah berkah mud kami."'' 


. Bukhari, Fathul Bari, 4/103, Muslim, 2/806 



< 182 > 


77 

DOA KETIKA BERSIN DAN 
BAGI ORANG YANG 
MENDENGARNYA 

188- Jika bersin, ucapkanlah: 

iukJl 

Lalu orang yang mendengar uca¬ 
pan tersebut mengucapkan: 

* / I J / 0 s 

"Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu." 

Lalu orang yang bersin tadi, 
hendaklah mengucapkan: 

O S t 0 I® ** | * 0 ' 

aJJI 


Muslim, 2/1000 



< 183 > 


"Semoga engkau diberi hidayah Allah dan 
diperbaiki hatimu." 1 


78 

YANG DIUCAPKAN KEPADA 
ORANG KAFIR JIKA DIA 
BERSIN DAN MENGUCAPKAN 
HAMDALAH 

i' -189 

"Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu 
dan memperbaiki hatimu." 2 

79 

DOA BAGI PENGANTIN 


Bukhari, 7/125 

2 . Tirmizi, 5/82, Abu Daud 4/308. Shahih Tirmizi, 2/354 



< 184 > 


c2L jfc 213 2534 -190 

fi ' 

“Semoga Allah memberkahimu dan atasmu serta 
mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. 



80 

DOA SUAMI KEPADA 
ISTRINYA YANG BARU 
DINIKAHI DAN KEPADA 
HEWAN YANG BARU DIBELI 


pj '\Ap 21lU J\ -191 


. Ahlussunan, kecuali Nasa'i. Shahih Tirmizi, 1/316 



< 185 > 


.«Up IgsLir jJjj 

"Ya AZ/a/t, sesungguhnya aku mohon kepada- 
Mu kebaikan perempuan atau pembantu ini dan 
apa yang telah Engkau ciptakan dalam 
wataknya. Dan aku mohon perlindungan 
kepada-Mu dari kejelekan perempuan atau 
pembantu ini dan apa yang telah Engkau 
ciptakan dalam wataknya." 

Apabila membeli onta hendak¬ 
lah pegang ujung punuknya, lalu 
berdoa seperti di atas. 1 

81 

DOA SEBELUM BERSETUBUH 

cblk^Jl t4>i» pL* -192 


. Abu Daud, 2/248, Shahih Jbnu Majah, 1/324. 



< 186 > 


. U333 u O 04 l!l 

"Dengan nama Allah, Ya Allah jauhkan kami 
dari setan, dan jauhkan syetan dari apa yang 
Engkau rizkikan kepada kami ." 1 

82 

DOA SAAT MARAH 
olialliJl -193 

^ /■ -» / Z' / 

"A/cw berlindung kepada Allah dan setan yang 
terkutuk." 2 

83 

DOA SAAT MELIHAT ORANG 
YANG TERKENA MUSIBAH 


’. Bukhari, 6/141, Muslim 2/1028. 
z . Bukhari, 7/99, Muslim, 4/2015. 



< 187 > 


lJL* ^lilP *jji Jj -194 

J- AJ» jj* ^ 

z' ^ / / z' z' 

. !>C-5aiJ 

"Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan 
aku dari cobaan yang Allah berikan kepadamu. 
Dan dari karunia yang Allah berikan kepadaku, 
melebihi orang banyak." ' 


84 

UCAPAN SAAT DI MAJELIS 
dLJl ^Lp Uj J >l uj -195 

,yj&\ L>\*£\ cJf 


Tirmizi 5/494, Shahih Tirmizi, 3/153. 



< 188 > 


"Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah 
tobatku, sesungguhnya Engkau Maha Mene¬ 
rima Taubat lagi Maha Pengampun." 1 


85 


DOA PENUTUP MAJELIS 

Ljj-Jij Vy&J ccJf % aii H y 




"Maha suci Engkau Ya Allah dan segala puji 
bagi-Mu, Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah 
selain Engkau, aku minta ampun kepada-Mu 
dan aku bertaubat kepada-Mu ." 2 


1 . Dari Ibnu Umar ra dia berkata bahwa dia pernah 
menghitung hingga 100 kali bacaan (seperti di atas) 
dafam satu majelis Rasulullah tapi beliau belum 
juga berdiri. Shahih Tirmizi, 3/152, Shahih Ibnu Majah, 
2/321. Lafaz hadits tsb menurut riwayat Tirmizi. 

2 . Ashhabussunan, Shahih Tirmizi, 3/153 



< 189 > 


86 

DOA KEPADA ORANG YANG 
BERKATA: "GHAFARALLAHHU 
LAKA" (SEMOGA ALLAH 
MENGAMPUNIMU) 

. diij -197 

"Begitu juga kamu." 1 

87 

DOA KEPADA ORANG YANG 
BERBUAT BAIK 

't K 

-198 

"Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan ." 2 

1 . Ahmad, 5/82, Nasa'i, Amalulyaumi wallailati, hal. 218, 
no. 421 

2 . Tirmizi, 2035, Shahih Tirmizi, 2/200. 



< 190 > 


88 

PERLINDUNGAN DARI FITNAH 
DAJJAL 

199- Menghafal 10 ayat pertama 
surat Al-Kahfi. 

Juga dengan mohon perlin¬ 
dungan kepada Allah dari fitnah¬ 
nya sehabis membaca tasyahhud 
akhir setiap shalat. 1 

89 

DOA KEPADA ORANG YANG 
BERKATA "UHIBBUKA FILLAH" 
(Aku Mencintaimu Karena Allah) 

. al -2oo 


, Muslim, 1/555, dalam satu riwayat dari akhir surat Al- 
Kahfi, Lihat hadits no. 55 dan 56 di kitab ini. 



<191 > 


"Semoga mencintaimu siapa yang menjadikan 
kamu mencintaiku karena-Nya." 1 

90 

DOA KEPADA ORANG YANG 
MENAWARKAN HARTANYA 

iiUU} iUUbf ^ SjlJ -201 

"Semoga Allah memberkahimu dalam keluarga¬ 
mu dan hartamu." 2 

91 

DOA SAAT MELUNASI UTANG 

di&f ^_j 'dJ %\ 2ij u; -202 


1 . Abu Daud dengan sanad shahih, 4/333. 

2 . Bukhari, Fathulbaari, 4/88, 



< 192 > 


J. oii—,.»J' Uli cdJLSUj 

•* « ° 

.^o 

"Semoga Allah memberikan berkah kepadamu 
dalam keluarga dan hartamu. Sesungguhnya 
balasan meminjami adalah pujian dan 
membayarnya." 1 


92 

DOA TAKUT 

DARI PERBUATAN SYIRIK 


of dL ^ -203 

v—J \_Jij csjl* 


Nasa'i, Amalulyaumi wallailati, hal. 300, Shahih Ibnu 
Majah, 2/55 



< 193 > 


"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 
kepada-Mu dari menyekutukan-Mu dengan 
sepengetahuanku, dan aku minta ampun 
kepada-Mu terhadap apa yang tidak aku 
ketahui." 1 


93 

DOA KEPADA ORANG YANG 
BERKATA: "BAARAKALLAH FIIK" 
(Semoga Allah Memberkahimu) 

i)! J -204 

"Dan semoga Allah juga memberikan berkah 
kepadamu." 2 


\ Ahmad, 4/403. Shahihul-Jami, 3/233. 

2 . Ibnu Sunny hal. 138, no. 278. Al-Waabil As-Shayyib, 
hal. 304. Tahqiq Basyir Muhammad 'Uyun. 



< 194 > 


94 

DOA UNTUK MENGUSIR 
PERKIRAAN BURUK 


Vj 'j-J? V!>V^JUl-205 
. aii Vj VI ^ 


"Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali kesialan 
yang Engkau (ciptakan) dan tidak ada kebaikan 
kecuali kebaikan-Mu. Dan tidak ada ilah selain 
Engkau." 1 


95 

DOA NAIK KENDARAAN 



. Ahmad, 2/220, Silsilah As-Shahihah, 3/54, no. 1065. 



< 195 > 


• j4 J Lxi== Lj IJlla QJ <_$■ JJl 

03 J O 0 s' 

c<UJ \Sjj jj\ bjj 

4lSt c^2*1 4ll! «<tl! «JLa^sJi t<UJ wLo^tJl 

J\ ^aji *#f i' £srf 

j&i *$ ypli cJUi? 

.cJ5 Lj^JU i 


"Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah. 
Maha Suci Tuhan yang menguasakan ken¬ 
daraan ini kepada kami, padahal kami sebelum¬ 
nya tidak mampu menguasainya. Dan sesung¬ 
guhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami 
(diliari kiamat). Segala puji bagi Alla, Allah 
Maha Besar, Maha Suci Engkau ya Allah!, 
Sesungguhnya aku menganiaya diriku, maka 



< 196 > 


ampunilah aku. Sesungguhnya tidak akan 
mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau." 1 


96 

DOA SAFAR 


t ^srf aui 4ii -207 

Co j I wUjb IjJ jjl )> 


*J\ iJLa ^ diiLi U f ! 

vi j—I>»J 

✓ ^ 

✓ /•/ j-/ i ^ V / 4 * \ * 

uP 'j yL*» ^ 


. Abu Daud, 3/34, Tirmizi, 5/501. Shahih Tirmizi, 3/156 



< 197 > 


^ ^ ». / *** ■* I Ti f s o J 

cjJUJI CjI jt^gJUI cOJJu 

ij— e-\ ^J\ ^lil cJaSM ^ iall^Jlj 
cJ&Ji JolT, <yUi frispj ^ dL 

✓ y yy yy 

.J>A*^j ^ j-j-yj 


"Allah Maha Besar, Maha suci Tuhan Yang 
mengusahakan kami untuk mengendarai ini. 
Sedang sebelumnya kami tidak mampu. Dan 
sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan 
(di hari kiamat). Ya Allah, sesungguhnya kami 
mohon kebaikan dan takwa dalam bepergian ini, 
kami mohon perbuatan yang meredhokanmu. Ya 
Allah, permudahlah perjalanan kami, jadikanlah 
perjalanan yang jauh seolah-olah dekat. Ya 
Allah, Engkaulah teman dalam bepergian dan 
yang mengurusi keluarga(ku). Ya Allah, 
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang 



< 198 > 


menyedihkan dan perubahan harta dan keluarga 
yang jelek ." 

Apabila kembali, doa di atas 
dibaca dan ditambah: 

i/U 1 / # 'l o J 'l o Js 'l o f y 

• tOjJjlA tUJ-Ju tOj-jl 

"Kami kembali dengan bertobat, tetap beribadah 
dan selalu memuji kepada Tuhan Kami." 1 


, o y . ✓ 

0 


97 

DOA SAAT MASUK 
SUATU KAMPUNG/NEGERI 

Uj ^JLJl oi j ^»Jl Lj j i —208 

I —aj — ^Jl Ljjj cjiiki 


Muslim, 2/998 



<199> 


cjli— l&\ Uj ujj ijJuBt 

>_£■ asU u} c u> L>jj 

\^3 1« cV^AaI <byi)l oJu& 

d —f&t j clA^» °JA dL i^Plj 

. 1^3 U>J 


"Ya Allah, Tuhan tujuh langit dan apa yang 
dinaunginya, Tuhan penguasa tujuh bumi dan 
apa yang ada diatasnya, Tuhan yang menguasai 
syetan-syetan dan apa yang mereka sesatkan, 
Tuhan yang menguasai angin dan apa yang 
diterbangkannya. Aku mohon kepada-Mu 
kebaikan desa ini, keluarga dan apa yang ada 
didalamnya. Aku berlindung kepada-Mu dari 



< 200 > 


kejelekan desa, penduduk dan apa yang ada di 
dalamnya." 1 


98 

DOA SAAT MASUK PASAR 


V & VI iS\ V -209 

.?o (J_tiJlioJl <J t<J 

f- o / ^ | J? / y y y / o // 

O^—AJ 2 ^ jAj iCy~*JJ 

^ 'H * y' O 

'V* 0 •« /, J ^ k y y J y * O S' » 

• y^ J* J* y* j 1 


"Tiada ilah selain Allah semata, tidak ada sekutu 
bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujian, D n; 
menghidupkan dan mematikan, Dia Maha 


. Hakim, dia menyatakan shahih dan disetujui oleh Az- 
Zahabi, 2/100, Ibnu Sinny, no. 524 



< 201 > 


Hidup dan Tidak akan mati, ditangan-Nya 
kebaikan, Dia berkuasa atas segala sesuatu." 1 


99 

DOA APABILA KENDARAAN 
TERGELINCIR 

2 . -210 


100 

DOA MUSAFIR KEPADA 
YANG DITINGGAL 


Sf ’p&s-syLA -211 
. Am\Yj 


Tirmizi 5/291, Hakim 1/538, Shahih Ibnu Majah, 2/21 
Shahih Tirmizi 3/152) 

2 . Abu Daud, 4/296 dengan sanad shahih. 



< 202 > 


"Aku menitipkan engkau kepada Allah yang 
tidak akan menyia-nyiakan barang yang 
dititipkan. ” 1 


101 

DOA ORANG YANG 
DITINGGAL KEPADA MUSAFIR 


tiLJJtffj Al -212 


"A/cu titipkan kepada Allah agamamu, amanat¬ 
mu dan akhir perbuatanmu." 2 


jAPj cc5Al -213 

. cir u ^ ^i dil 


^ Ahmad, 2/403/ Shahih Ibnu Majah 2/133. 

2 . Ahmad, 2/7, Tirmizi, 5/499. Shahih Tirmizi, 2/155 



< 203 > 


"Semoga Allah memberi bekal taqwa kepadamu, 
mengampuni dosamu dan memudahkan 
kebaikan kepadamu dimana saja kamu berada." 1 2 

102 

ZIKIR KETIKA MENDAKI ATAU 
MENURUN DALAM SAFAR 

214-Jika jalan mendaki, membaca: 

jk\ aJ5\ 

Jika jalan menurun, membaca: 

2 : . * o > 

. <041 Olw 


103 

DOA MUSAFIR APABILA 
BERANGKAT WAKTU SAHUR 


1 . Tirmizi, Shahih Tirmizi, 3/155 

2 . Bukhari, Fathulbaari, 6/135 



< 204 > 


0 % y o s * t' s & ' a > - 

j c4tt\ wU^tj ^au 

/ S s s /■ 

lllip J-iafij cU*?"C? Ujj (lllip 4^* 
. jliii ilb IJjIp 


"Teiflh ada yang bersaksi, bahwa kami memuji 
Allah (atas nikmat) dan cobaan-Nya yang baik. 
Wahai Tuhan kami, temanilah (peliharalah) 
kami, berilah kenikmatan kepada kami dengan 
berlindung kepada Allah dari api neraka." 1 


104 

DOA SAAT SINGGAH 
DI SUATU TEMPAT 


oC«uJ! <iiii ouK| -216 


Muslim, 4/2086 



< 205 > 


"Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat- 
kalimat-Nya yang sempurna dari keburukan apa 
yang Dia ciptakan" 1 


105 

DOA KEMBALI DARI SAFAR 


217- Bertakbir sebanyak 3 kali 
setiap melewati tempat yang 
tinggi lalu membaca: 


<>—I tdJ iiij jJm 4il V] 4jl V 

J—S" jAj <Jj tdJUuJl 


cOjU . cOj-ju tjjJli £^0 

" " 'S ? ^ 


J . Muslim 4/2080 



< 206 > 


^OJJ iOJS'j «fiil (JJU? 

y o y y .y O yy y y 

d^L>-j j' ^jaj 


'TiWa Tuhan selain Allah semata, tidak ada 
sekutu baginya, bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya 
pujian, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. 
Kami kembali dengan bertobat, beribadah dan 
memuji kepada Tuhan kami. Allah telah 
menepati janji-Nya, membela hamba-Nya 
(Muhammad) dan menceraiberaikan sendiri 
golongan musuh." 1 


106 

UCAPAN KETIKA SENANG 
ATAU SUSAH 

218- Apabila mendapat sesuatu 
yang menyenangkan, ucapkan: 


. Bukhari, 7/163, Muslim, 2/980 



< 207 > 


teokj cfdl\ «UJ 

^ <" / /'z 1 z' / /- 

"Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya 
segala amal shaleh sempurna." 

Apabila mendapat sesuatu yang 
tidak disukai beliau membaca: 

Jl^ JT Jp Jj 

SS* ' > 

"Segala puji bagi Allah atas segala keadaan ." 1 

107 

KEUTAMAAN SHALAWAT 
Rasulullah H bersabda: 

219- "Siapa yang bershalawat 
kepadaku sekali maka Allah akan 


Ibnu Sinni, 'Amalulyaumi waflailati. Al-Hakim, 1/499, 
Shahihui Jaami', 4/201 



< 208 > 


memberikan rahmat kepadanya 
sebanyak sepuluh kali." 1 

220- "Jangan jadikan kuburanku 
laksana hari raya, bacalah sha- 
lawat kepadaku, sesungguhnya 
shalawatmu akan sampai kepada¬ 
ku dimana saja kamu berada ," 2 

221- "Orang yang bakhil adalah 
mereka yang apabila aku disebut¬ 
kan dihadapannya, dia tidak ber- 
shalawat kepadaku ." 3 

222- "Sesungguhnya Allah mem¬ 
punyai malaikat yang suka berja¬ 
lan-jalan di bumi, dia menyampai- 


1 . Muslim, 1/288 

2 . Abu Daud, 2/218, Ahmad 2/367, Al-Adzkar An- 
Nawawi, haf. 97, tahqiq Abdul Qadir Al-Arna'uth. 

3 . Shahihul Jami', 3/25 dan Shahih Tirmizi, 31177 



< 209 > 


kan kepadaku salam (shalawat 
yang dibaca) dari umatku." 1 

223- "Siapa saja yang mengucap¬ 
kan salam (shalawat) untukku 
maka Allah mengembalikan ruhku 
supaya aku dapat menjawab 
salamnya." 2 


108 

MENGUCAPKAN SALAM 

Rasulullah % bersabda: 

224- "Kalian tidak akan masuk 
surga sebelum beriman, dan 
kalian belum dikatakan beriman 
sebelum kalian saling mencintai, 
maukah kalian aku beritakan 


Shahih An-Nasa'i, 1/274, Hakim, 2/421 
Abu Daud, no. 2041, Shahih Abu Daud. 1/383 



< 210 > 


kepadamu sesuatu yang apabila 
kalian lakukan kalian akan saling 
mencintai, sebarkanlah salam di 
antara kalian." 1 

225- "Ada tiga perkara yang apa¬ 
bila dikumpulkan ketiganya maka 
berkumpullah keimanan; Jujur ter¬ 
hadap diri sendiri, menyebarkan 
salam ke seluruh penduduk dunia, 
berinfak dalam keadaan fakir." 2 

226- Seseorang bertanya kepada 

Nabi %■. "Manakah ajaran Islam 
yang paling baik?" Rasulullah m 
bersabda: "Hendaklah engkau 

memberi makanan, mengucapkan 


1 . Muslim, 1/74 

. Bukbari, Fathulbaari 1/82, hadits mauquf mu'a!faq. 



< 211 > 


salam kepada orang yang kamu 
kenal dan yang tidak ." 1 

109 

MENJAWAB SALAM ORANG 
KAFIR 

227- Jika ada ahlul kitab meng¬ 
ucapkan salam, maka katakanlah: 

2 



110 

DOA SAAT AYAM BERKOKOK 
DAN KELEDAI MERINGKIK 

228- "Jika kalian mendengar ayam 
berkokok maka mohonlah kepada 


Bukhari, Fathutbaari, 1/55, Muslim, 1/65 
Bukhari, Fathutbaari, 1/55, Muslim, 1/65 



< 212 > 


Allah karunia-Nya, karena saat itu 
dia melihat malaikat dan jika 
kalian mendengar ringkikan kele¬ 
dai maka beriindungiah kepada 
Allah dari syetan, karena saat itu 
dia melihat syetan ." 1 

111 

DOA KETIKA MENDENGAR 
GONGGONGAN ANJING DAN 
RINGKIKAN KELEDAI 

229- "Jika kalian mendengar gong¬ 
gongan anjing dan ringkikan kele¬ 
dai di waktu malam maka beriin¬ 
dungiah kepada Allah dari mereka 
karena mereka melihat apa yang 
kalian tidak melihat ." 2 


1 ■ Bukhari, Fathulbaari, 6/350, Muslim, 4/2092 

2 . Ahmad 3/306, Shahih Abu Daud, 3/961. 



< 213 > 


112 

DOA KEPADA ORANG 
YANG DICACI 

^ yp u$ J^is» -230 
. d4i ay tf 

z' / ^ 

"Ya Allah, siapa saja diantara orang mu’min 
yang kucaci, jadikanlah sebagai amal ibadah 
baginya (untuk mendekat) kepada-Mu dihari 
kiamat." 1 


113 

UCAPAN JIKA MEMUJI 
SEORANG MUSLIM 

231- Rasulullah % bersabda: "Apa¬ 
bila seseorang harus memuji sau- 


. Bukhari, Fathulbaari 11/171, Muslim 4/2007 



< 214 > 


daranya, katakanlah: "Aku kira si 
fuian demikian; 




"daw Allah-lah yang akan menilai 
perbuatannya, dan aku tidak menilai seseorang 
di hadapan Allah ." 

Jika dia memang mengetahuinya. 1 


114 

UCAPAN SEORANG MUSLIM 
JIKA MENDAPAT PUJIAN 

Sl j$Ji -232 

' jr^~ S? U ^ yipl j 


. Muslim, 4/2296 



< 215 > 


o / . (5 

. UjittJ U-a 

"Ya AHa/i, janganlah Engkau hukum aku atas 
apa yang mereka ucapkan, ampunilah aku atas 
apa yang mereka tidak ketahui, dan jadikanlah 
aku lebih baik dari yang mereka kira." 1 


233 

UCAPAN TALBIAH 

H *Ctl£ J*llt dd -233 
■ f 1 J d\ dJi 

. ai dJJ^ H c adtj 


Bukhari, Al-Adabul-Mufrod, no. 761, Shahih Al-Adabui 
Mufrod, no. 585, kalimat diantara dua kurung adalah 
tambahan Baihaqi, Syu'abul Iman 4/228. 



< 216 > 


"Aku penuhi panggilatimu Ya Allah, tidak ada 
sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu Ya 
Allah, sesungguhnya segala puji dan nikmat 
serta kerajaan hanyalah milik-Mu, tidak ada 
sekutu bagi-Mu." 1 


116 

TAKBIR SAAT MENDATANGI 
HAJAR ASWAD 

234- Nabi % melakukan thawaf di 
Ka'bah dengan menunggang onta, 
setiap kali dia melewati Hajar 
Aswad dia memberikan isyarat 
kepadanya dengan sesuatu yang 
dia pegang seraya bertakbir." 2 


Bukhari, Fathulbaari, 3/408, Muslim 2/841. 

2 . Bukhari, Fathulbaari, 3/476, yang dimaksud dengan 
"sesuatu" adalah tongkat. Fathulbaari, 3/472. 



< 217 > 


117 

DOA ANTARA HAJAR ASWAD 
DAN RUKUN YAMANI 


jjj Lpjjt GbK iIjj ^ -235 


"Va Rabi? fcami, berikanlah kami kebaikan di 
dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah 
kami dari azab neraka" 1 


118 

DOA DI SHAFA DAN MARWA 


236- “Ketika beliau (Nabi) % dekat 
dengan bukit Shafa, beliau mem¬ 
baca: 


Abu Daud, 2/179, Ahmad, 3/411, Al-Baghawi, 
Syarhussunnah , 7/128. Shahih Abu Daud, 1/354. 
Ayatnya terdapat dalam surat Al-Baqarah: 201. 



Kemudian beliau mulai dengan 
naik ke gunung Shafa hingga 
beliau melihat Baitullah, lalu 
menghadap kiblat, lalu membaca 
kalimat Tauhid dan Takbir serta 
membaca: 


aJ 4aJ > V ojlJ- 3 il h\ aJi ^ 



< 219 > 


s s s s ) s 9/ s s (S J s O * 

fJ’® J iOJiffi' j-A»j cOAPj 

//' O /• 

Ojs*- J 

Beliau % membacanya sebanyak 
tiga kali dan berdoa di sela- 
selanya. Nabi M juga melakukan 
hal serupa di Marwah sebagai¬ 
mana beliau lakukan di Shafa." 1 

119 

DOA HARI ARAFAH 

234- Rasulullah % bersabda: 
"Sebaik-baik doa adalah doa pada 
hari Arafah, dan sebaik-baik apa 
yang aku ucapkan dan para nabi 
sebelum ku adalah: 




. Muslim, 2/888 



< 220 > 


4—I t<d dJLS? ojJ>-j <&i Sii Sl 
v* jt J* j*j ^1' tfj aWi 


1 ^0 ; 

. jjdS 


. 13Q 

ZIKIR DI MASY'ARIL HARAM 
(MUZDALIFAH) 

238- "Beliau (Rasulullah %) 
mengendarai Al-Qashwa (ontanya) 
hingga ke Masy'aril-haraam, lalu 
beliau menghadap kiblat, berdoa, 
membaca takbir dan tahlil serta 
kalimat tauhid. Beliau terus 
tinggal (bermalam) di sana hingga 


. Tlrmizi, Shahih Tirmizi 3/184, Silsilah As-Shahihah, 4/6. 



< 221 > 


cuaca terang. Kemudian beliau 
berangkat (ke Mina) sebelum 
matahari terbit" 1 

121 

TAKBIR SAAT MELEMPAR 
JUMRAH DISETIAP LEMPARAN 

239- "Beliau (Rasulullah %) ber¬ 
takbir setiap kali melempar jum¬ 
rah dengan kerikil di ketiga 
jumrah. Setiap selesai melem¬ 
par di jumrah pertama dan 
kedua beliau % maju dan ber¬ 
diri menghadap kiblat seraya 
berdoa dengan mengangkat 
kedua tangannya. Sedangkan 
pada Jumrah Aqabah Beliau 
melempar seraya bertakbir setiap 


. Muslim, 2/891 



< 222 > 


kali lemparan kemudian berlalu 
dan tidak berdiri lagi di sisinya." 1 

122 

DOA SAAT KAGUM 
TERHADAP SESUATU 

! &\ b&Z* -240 

"'Maha suci Allah .'' 2 

-241 

" Allah Maha Besar ." 3 

123 

SUJUD SYUKUR 

1 . Bukhari, Fathulbaari, 3/583. 

2 . Bukhari, Fathulbaari, 1/210, 390, Muslim, 4/1857. 

3 . Bukhari, Fathulbaari, 8/441. Shahih Turmuzi, 2/103. 



< 223 > 


241- "Adalah Rasulullah % jika mendapatkan 
sesuatu yang menyenangkannya beliau bersujud 
sebagai rasa syukur kepada Allah Yang Maha 
Suci dan Maha Tinggi." 1 

124 

TERAPI PENYEMBUHAN 


243- Letakkan tangan pada bagian 
tubuh yang terasa sakit, lalu 
ucapkanlah: 

-. • 

<011 ) 

sebanyak 3X, lalu bacalah seba¬ 
nyak tujuh kali berikut ini: 


9T\ L—a 'pi °jA <Ujlli j <01L jjpl 

i' 

■ 


. Ahlussunan. Shahih Ibnu Majah, 1/233, Irwa'uf Ghalit. 



< 224 > 


Aku berlindung kepada Allah dan Kekuasaan- 
Nya dari apa yang aku dapatkan dan aku 
khawatirkan." 1 


125 

DOA JIKA TAKUT ATAS 
SESUATU YANG MENIMPA 
SAUDARANYA DARI APA 
YANG DIA LIHAT 

244- "Apabila seseorang di antara 
kamu melihat sesatu yang menga¬ 
gumkan pada saudaranya, baik 
pada diri atau hartanya, maka 
hendaklah dia mendoakan keber¬ 
kahan baginya. Sesungguhnya 'Ain 
(pandangan mata yang memba¬ 
hayakan) adalah benar." 2 


\ Muslim, 4/1728 

2 . Ahmad 4/447, Ibnu Majah, Malik. Shahihul Jaami', 
1/212, Zaadul Ma'aad. 



< 225 > 


126 

UCAPAN SAAT TERKEJUT 

! isi AJl V -245 

"Tiada ilah selain Allah." 1 


127 

BACAAN SAAT MENYEMBELIH 

% 

dll* j$Jl) ’J? \ isi J iil ^ -246 

■ J* 

"Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha 
Besar, Ya Allah (sembelihan) ini dari-Mu dan 
untuk-Mu, Ya Allah terimalah (sembelihan) 
dariku." 2 



1 . Bukhari, Fathulbaari, 6/181, Muslim 4/2208. 

2 . Muslim, 3/1557, Baihaqi 9/287, di antara dua kurung 
adalah riwayat Baihagi, 9/287 dan lainnya. 



< 226 > 


128 


DOA PENGUSIR SETAN 
yll iii oUKj ly\ -247 

, ' $ o -A 11 ' $ s 6 A A t' * h 

4 y> o* yr^ y cyjj^i y 

"S * 

'cy Jy ^ 'J* ly'j \'yj 

z' ^ / 

y J ^y U jJli y j cs-UlJl 

i '#'.»' • £.° \ i'* 'i 

’— 0 y <yj ^ 'j- 5 ^ r 1 

| ®it( ^ ^ Z', o ✓ i'" 0 / > 0 ✓ 

J_JJt y-J J -i yj 0$i» ^yu 

Ifljli? ^1 (jjU? y» tjlglllj 

Z' ' & ' z' / 

, 0 

A s tt s . -z 0 / | ^ 

jjzo^-j U (3ji2j 



< 227 > 


"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah 
yang sempurna, yang tidak akan diterobos oleh 
orang baik dan orang durhaka, dari kejahatan 
apa yang diciptakan-Nya, dari kejahatan apa 
yang turun dari langit dan yang naik 
didalamnya, dari kejahatan yang tumbuh di 
bumi dan yang keluar daripadanya, dari 
kejahatan fitnah-fitnah malam dan siang, serta 
kejahatan yang datang (di waktu malam) kecuali 
dengan tujuan baik, wahai. Tuhan Yang Maha 
Pengasih." 1 


129 

ISTIGHFAR DAN TAUBAT 

Rasulullah % bersabda: 

248- "Demi Allah, sungguh aku 
beristighfar dan bertaubat kepada 


Ahmad 3/419 dengan sanad yang shahih. Ibnu Sunny 
no. 637. Majma'iz Zawa'id, 10/127 dan Takhrij Ath- 
Tahav/iyah Lil Arna'uth, 133 



< 228 > 


Allah dalam sehari lebih dari 70 
kali ." 1 

249- "Wahai manusia, bertobatlah 
kepada Allah, sungguh aku ber¬ 
tobat kepada Allah dalam sehari 
sebanyak 100 kali." 2 


250- "Siapa yang membaca: 


k % LJ\ 'l j&J 


. 4 \ 


"Aku minta ampun kepada Allah yang Maha 
Agung yang tidak ada llah selain Dia Yang 
Maha Hidup dan Terjaga, Aku bertobat kepada- 
Nya." 


1 . Bukhari, Fathulbaari, 11/101. 

2 . Muslim, 4/2076 



< 229 > 


Allah akan ampuni dia walau 
dia lari dari medan perang." 1 

251- "Saat yang paling dekat 
antara seorang hamba dengan 
Rabb-nya adalah dipertengahan 
malam terakhir. Jika kamu mampu 
untuk berzikir pada waktu itu 
maka lakukanlah." 2 

252- "Saat yang paling dekat 
antara seorang hamba dengan 
Rabb-nya adalah ketika sujud, 
maka perbanyaklah berdoa (saat 
sujud )." 3 

253- "Sungguh hatiku (kadang) 
lupa dan sungguh aku minta 


'. Abu Daud, 2/85, Tirmizi, 5/569, Shahih Tirmizi, 3/182. 

2 . Tirmizi dan Nasa'i 1/279, Shahih Tirmizi , 3/183 

3 . Muslim, 1/350. 



< 230 > 


ampun kepada-Nya dalam sehari 
100 kali ." 1 


130 

KEUTAMAAN TASHBIH, 
TAHMID, TAHLIL DAN TAKBIR 

Rasulullah ^bersabda: 

254- "Siapa yang membaca: 

o * x ^ . s o A 

<x&\ (JL— 

dalam sehari sebanyak 100 kali, 
maka akan diampuni kesalahan¬ 
nya walaupun sebanyak buih di 
lautan." 2 


1 . Muslim, 4/2075 

2 . Bukhari, 7/168, Muslim, 4/2071 



< 231 > 


255- "Siapa yang membaca 
sebanyak sepuluh kali: 


A ■* 


4 i /d y £ii *ij 4J1 v 

jJr J* 3*3 cj^ii ii} 


v © - 0 

y^ V* 


maka dia bagaikan orang yang 
memerdekakan empat orang 
(budak) anak keturunan (Nabi) 
Isma'il ." 1 


256- "Dua kalimat yang ringan 
(diucapkan) oleh lisan, berat 
dalam timbangan (di akhirat) serta 
disukai oleh Ar-Rahman (yaitu): 


. Bukhari, 7/67, Muslim, 4/2071 



< 232 > 


* - * | s O ^ 0 y y . «i ^ 9 -* 

4ttl Jbr, ..i OJL 4ttt uby._«*i 

257- "Membaca: 

<L_Jl *}!j ;<UJ ;<U)i Dbw 

. • < A A 

j £I <0Jlj t4i5l 

lebih aku cintai dari terbitnya 
matahari" 2 

258- "Tidak mampukah kalian 
meraih seribu kebaikan setiap 
hari?", di antara hadirin ada yang 
bertanya: "Bagaimana kita dapat 
meraih seribu kebaikan?" Beliau 
bersabda: "Bacalah Tashbih se- 


1 . Bukhari, 7/168, Muslim, 4/2072 
z . Muslim, 4/2072. 



< 233 > 


banyak 100 kali, maka dicatat 
baginya seribu kebaikan dan diha¬ 
puskan seribu keburukan ." 1 


259- "Siapa yang membaca: 

# \ / , 
o / ✓ o», ^ ^ . » ./■ e/ 

^..aail <011 

akan ditanamkan baginya pohon 
korma disyurga." 2 


260- "Wahai Abdullah bin Qais, 
maukah engkau aku tunjukkan 
diantara pundi-pundi surga?" Aku 
berkata: "Mau yaa Rasulullah," 
Beliau M bersabda: "Bacalah: 

3 . 2bb 5^ 'i j 'i 


\ Muslim 4/2073 

2 . Tirmizi, 5/511, Shahihul jaami', 5/531 dan Shahih 
Tirmizi, 3/160) 

3 . Bukhari, Fathulbaari, 11/213, Muslim 4/2076. 



< 234 > 


261- "Ucapan yang paling Allah 
cintai ada empat (yaitu): 


<L-Jl Vj cAJl! J^?xJlj c<(Uil 

, f Jk\ 


Dari mana saja kamu mulai, tidak 
apa-apa/' 1 

262- "Seorang badui datang 
kepada Rasulullah 3H lalu berkata: 
"Ajarkan aku bacaan yang dapat 
aku lakukan." Beliau bersabda: 
"Bacalah: 

cAi 'dtij _ 'JSi ii h\ aJi H 


Muslim, 3/1685 



« 235 > 


C->j *si! 

JjjiJl <*Hlb OjS 


orang itu berkata lagi: "Itu semua 
untuk Tuhanku, mana untukku?" 
Beliau % bersabda: "Bacalah: 

^ i— 

i a.o., . .,, 

263- Jika ada seseorang yang 
masuk Islam, maka Rasulullah % 


Muslim, 4/2072, Abu Daud menambahkan dalam 
riwayatnya-. Tatkala orang Badui itu pulang Rasulullah 
36 bersabda: "Orang itu telah memenuhi kedua 
tangannya dengan kebaikan ." 1/220. 



< 236 > 


mengajarkannya shalat, kemudian 
memerintahkannya untuk berdoa 
dengan doa berikut: 

o . 0> 

* 0 ,/ O S O » 0 . . U' .* |i 

-Al J ^-g-U' 

1 j -* 0 ^ *<•''' 

264- "Sesungguhnya doa yang 

paling utama adalah: 

<0J UpJl 

dan zikir yang paling utama 

adalah: 

'l A ^ ^ 

*»t aJj V 


\ Muslim, 4/2073 

2 . Tirmizi, 5/462, Ibnu Majah 2/1249, Shahihul-Jaami', 
1/362 



< 237 > 


265- "Ucapan-ucapan yang baik 
adalah: 


4_Jl J tdU J idlll OItumi 


OjS *ij J y i j£\ <UJ)j c«Oli 


1 i. 

,4)U 


131 

CARA NABI % BERTASHBIH 

266-Abdullah bin 'Amr ra berkata: 
"Aku melihat Rasulullah M meng¬ 
hitung bacaan tashbih dengan 
(jari) tangan kanannya ." 2 


Ahmad no. 513 susunan Ahmad Syakir dengan sanad 
yang Shahih. Lihat Majma'uzzawaa'id 1/297. 

2 . Abu Daud, 2/81, Shahih Al-Jami', no. 4865 



<238 > 


132 

BEBERAPA ADAB DAN 
KEBAIKAN 

Rasulullah % bersabda: 

267- "Jika malam telah tiba, maka 
laranglah anak kalian (keluar), 
apabila malam telah lewat sesaat, 
lepaskan mereka, tetapi tutuplah 
pintu dan sebut nama Allah (baca: 
bismillahirrahmaanirrahim ). 

Sungguh setan tidak membuka 
pintu yang tertutup, tutuplah 
tempat air dan sebutlah nama 
Allah. Tutuplah tempat-tempatmu 
dan sebutlah nama Allah, sekali¬ 
pun dengan melintangkan sesuatu 
di atasnya dan padamkan lampu- 
lampumu. '" I 


. Bukhari, Fathulbaari, 10/88, Muslim, 3/1595 



< 239 > 


DAFTAR ISI 


O 

Prakata Penerjemah. 

4 

o 

Pengantar Penyusun. 

6 

o 

Keutamaan Berzikir. 

9 

1. 

Zikir bangun dari tidur. 

9 

2. 

Doa saat mengenakan pakaian. 

26 

3. 

Doa saat mengenakan pakaian 



baru. 

26 

4. 

Doa kepada orang yang memakai 



pakaian baru. 

27 

5. 

Ucapan saat melepas pakaian. 

28 

6. 

Doa masuk WC. 

29 

7. 

Doa keluar dari WC. 

29 

8. 

Zikir sebelum wudhu. 

30 

9. 

Zikir seetelah wudhu. 

30 

10. 

Zikir saat keluar rumah. 

32 

11. 

Bacaan apabila masuk rumah. 

33 

12. 

Doa pergi ke masjid. 

34 

13. 

Doa masuk masjid. 

36 

14. 

Doa keluar dari masjid. 

37 

15. 

Zikir ketika mendengarkan azan ... 

38 

16. 

Doa ishftah (setelah takbirotul 



ihrom) . 

41 

17. 

Doa ruku'. 

51 






















< 240 > 


18. 

Doa bangun dari ruku'. 

54 

19. 

Zikir ketika sujud. 

56 

20. 

Doa duduk antara dua sujud. 

59 

21. 

Doa sujud tilawah. 

61 

22. 

Tasyahhud. 

62 

23. 

Sholawat nabi setelah tasyahhud .. 

64 

24. 

Doa setelah tasyahhud akhir 



sebelum salam. 

66 

25. 

Zikir selesai shalat. 

77 

26. 

Doa shalat Istikharah. 

85 

27. 

Zikir pagi dan sore. 

89 

28. 

Zikir menjelang tidur . 

110 

29. 

Doa jika terbangun pada malam 



hari. 

124 

30. 

Doa apabila ada yang menakutkan 



dalam tidur. 

125 

31. 

Yang dilakukan jika ber mimpi 



buruk. 

126 

32. 

Doaqunut witir. 

127 

33. 

Zikir setelah salam shalat witir. 

131 

34. 

Doa saat gundah dan duka. 

131 

35. 

Doa untuk kesedihan yang 



mendalam. 

134 

36. 

Doa saat bertemu musuh dan 



penguasa. 

136 

37. 

Doa saat takut menghadapi 

138 






















< 241 > 


penguasa zolim. 

38. Doa atas musuh. 141 

39. Ucapan orang yang takut suatu 

kaum/kelompok. 141 

40. Doa orang yang merasa ragu 

dengan keimanannya. 142 

41. Doa agar dapat melunasi utang. 143 

42. Doa saat ragu dalam shalat dan 

bacaannya. 144 

43. Doa orang yang mengalami 

kesulitan. 145 

44. Ucapan orang yang melakukan 

dosa. 146 

45. Doa mengusir syetan dan 

godaannya. 146 

46. Doa saat saat mengalami sesuatu 

yang tidak diinginkan. 147 

47. Ucapan selamat atas kelahiran 

bayi dan jawabannya. 148 

48. Doa perlindungan bagi anak. 149 

49. Doa kepada orang sakit. 150 

50. Keutamaan mengunjungi orang 

sakit. 151 

51 Doa orang sakit yang tidak dapat 

sembuh. 152 

52. Talqin bagi orang sekarat. 154 



















< 242 > 


53. 

Doa saat terkena musibah. 

155 

54. 

Doa saat memejamkan mata 



mayat. 

156 

55. 

Doa dalam shalat jenazah. 

157 

56. 

Doa untuk mayat anak kecil saat 



menshalatinya. 

162 

57. 

Doa ta'ziah. 

164 

58. 

Doa saat memasukkan mayat ke 



liang kubur. 

165 

59. 

Doa pemakaman. 

166 

60. 

Doa ziarah kubur. 

166 

61. 

Doa ketika ada badai. 

168 

62. 

Doa saat mendengar petir. 

169 

63. 

Doa istisqo (minta hujan). 

170 

64. 

Doa jika turun hujan. 

171 

65. 

Zikir setelah turun hujan. 

171 

66. 

Doa agar hujan berhenti. 

172 

67. 

Doa saat melihat hilal .... 

173 

68. 

Doa saat berbuka puasa. 

174 

69. 

Doa sebelum makan. 

175 

70. 

Doa selesai makan. 

176 

71. 

Doa untuk orang yang menye- 



diakan makanan. 

178 

72. 

Doa kepada orang yang memberi 



minum. 

178 

73. 

Doa kepada orang yang 

179 























< 243 > 


memberinya buka puasa. 

74. Doa orang yang berpusa jika 
dihidangkan makanan dan dia 

tidak berbuka. 180 

75. Ucapan orang yang berpuasa jika 

ada yang mencacinya. 180 

76. Doa saat melihat pohon yang baru 

berbuah. 181 

77. Doa saat bersin dan bagi orang 

yang mendengarnya. 182 

78. Ucapan kepada orang kafir jika 

dia bersin dan bertahmid. 183 

79. Doa bagi pengantin. 183 

80. Doa pengantin bagi dirinya dan 

saat membeli kendaraan. 184 

81. Doa sebelum bersetubuh. 185 

82. Doa saat marah. 186 

83. Doa saat melihat orang yang 

terkena musibah. 186 

84. Ucapan saat di majlis. 187 

85. Doa penutup majlis. 188 

86. Doa bagi orang yang berkata 

semoga Allah mengampunimu. 189 

87. Doa kepada orang yang berbuat 

baik kepadanya. 189 

88. Perlindungan dari fitnah Dajjal. 190 



















< 244 > 


89. 

Doa kepada orang yang berkata : 



"Saya mencintaimu karena Allah" .... 

190 

90. 

Doa kepada orang yang menawar- 



kan hartanya. 

191 

91. 

Doa saat melunasi utang. 

191 

92. 

Doa takut dari perbuatan syirik ... 

192 

93. 

Doa kepada orang yang berkata 



Semoga Allah memberkahimu. 

193 

94. 

Doa untuk mengusir persangkaan 



buruk... 

194 

95. 

Doa saat naik kendaraan. 

194 

96. 

Doa safar (bepergian jauh). 

196 

97. 

Doa saat masuk kampung atau 



sebuah negri. 

198 

98. 

Doa saat masuk pasar. 

200 

99. 

Doa apabila kendaraan tergelincir 

202 

100. 

Doa musafir kepada yang 



ditinggal. 

203 

101. 

Doa orang yang ditinggal kepada 



musafir. 

203 

102. 

Takbir dan tashbih saat safar. 

220 

103. 

Doa musafir apabila berangkat 



waktu sahur. 

203 

104. 

Doa saat singgah disuatu tempat.. 

204 

105. 

Doa kembali dari safar. 

205 

106. 

Ucapan ketika senang atau susah.. 

206 
















< 245 > 


107. 

Keutamaan shalawat Nabi. 

207 

108. 

Mengucapkan salam. 

209 

109. 

Menjawab salam kepada orang 



kafir yang memberi salam. 

211 

110. 

Doa saat ayam berkokok dan 



keledai meringkik. 

211 

111. 

Doa saat mendengar gonggongan 



anjing dan ringkikan keledai. 

212 

112. 

Doa kepada orang yang dicaci. 

213 

113. 

Ucapan jika memuji seseorang. 

213 

114. 

Ucapan seseorang jika dipuji. 

214 

115. 

Ucapan talbiah. 

215 

116. 

Takbir jika mendatangi Hajar 



Aswad. 

216 

117. 

Doa antara rukun Yamani dan 



Hajar Aswad. 

217 

118. 

Doa saat berdiri di Shafa dan 



Marwa. 

217 

119. 

Doa pada hari Arafah. 

219 

120. 

Doa di Muzdalifah. 

220 

121. 

Takbir saat melempar jumrah. 

221 

122. 

Ucapan saat kagum. 

222 

123. 

Sujud syukur. 

222 

124. 

Terapi penyembuhan. 

223 

125. 

Doa jika takut atas sesuatu yang 



menimpa saudaranya dari apa 

224 





















< 246 > 


yang dia lihat. 

126. Ucapan saat terkejut. 225 

127. Bacaan saat menyembelih. 225 

128. Ucapan pengusir setan. 226 

129. Istighfar dan taubat. 227 

130. Keutamaan tashbih, tahmid, tahlil 

dan takbir. 230 

131. Cara Nabi bertashbih. 237 

132. Beberapa adab dan kebaikan. 238 

° Daftar Isi. 239 












<*L4t 

i*Ub) 

i_oJb 

jjglfc jJ JUMtoi 


iar y 

il4jVIj1>ajlu ^jjuui uiau wjm fUi 
^bJbuUlLafliAfpj 




'jbc/4)>4) 


g4uJJ 

_*jlA=aQj£ljl JJ ^Jc, jj onhh 








«u'0/<'.i fvolmail com 









